Jawa Pos 


SELASA WAGE 7 FEBRUARI 2023 


SELALU ADA YANG BARU! ECERAN RP 6.000 


SATU ABAD NU 
1344 - 1444 H 


Tak Perlu Islamisasi, Cukup Santrinisasi | seramwe 


2 e 
- pa IP 
tx 4 


DIPTA WAHYU/JAWA POS 
MUKTAMAR INTERNASIONAL: Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi, dari kiri, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staguf, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, tokoh ulama 
PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, dan Wakil Imam Besar Al-Azhar Muhammad Al-Dhuwaini menabuh beduk sebagai tanda dibukanya Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 di Shangri-La Hotel Surabaya kemarin (6/2). 


PBNU Inisiatori Fikih Baru yang Le Lebih Damai 


my Gus Yahya: n 

DELEGASI 

Keinginan Dirikan INTERNASIONAL: 
Sejumlah 

Khilafah Picu pemalas dokah 

Kekacauan Global Aa Hias 
negara menghadiri 
pembukaan 

“1. Mukt 
Hari Ini Puncak Internasional 
ma 1 Fikih Peradaban 1 
Hg Resepsi Harlah Kemarin (P2. 
It Satu Abad NU 
AKRAB: Sinta Nuriyah (kiri) didampingi Yenny Wahid berbincang dengan tokoh NU Banjarmasin di Sidoarjo Mi 


KH Muhammad Ramli di sela pembukaan Muktamar Internasional Fikih Peradaban kemarin (6/2). 


Peserta Harlah Juga Bisa 
Beristirahat di Gereja 


Bukan Hura-Hura, 
tapi Mengambil Berkah 


SURABAYA - Kiprah Nahdla- 
tul Ulama (NU) tidak hanya 
diakui di dalam negeri. Di pang- 
gung internasional, organisasi 
kemasyarakatan (ormas) Islam 


NU DALAM ANGKA Fi Ia 


" Jumlah warga NU: 


» Pesantren NU: 
Hampir 150 juta (paparan 23.732 lembaga 


Gus Yahya 2022) 
12022:59,2 persen 

orang Islam 

di Indonesia NU 

2018: 50,5 persen 


(data RMI-NU 2020) 


3 Perguruan tinggi: 
274 unit (data 2021), 
berada di bawah 
naungan Lembaga 


orang Islam Pendidikan Tinggi 
di Indonesia NU Nahdlatul Ulama 
(LPTNU) 


" Lembaga pendidikan 
Ma'arif: 22 ribuan unit " Suru besar NU: 
madrasah dan sekolah, 634 orang 
13 ribuan di antaranya — (laporan ISNU 2021) 
sudah akreditasi A a Rumah sakit: 

(data 2022) 37 unit 


GRAFIS: HERLAMBANG/JAWA POS 


TALIJIWO 


SUJIWO TEJO 


Yan Tn Dibi7 


Hatiku NU. Pikiranku 
Muhammadiyah. NU senengnya 
ngumpul2. Muhammadiyah 
senengnya bikin sekolah bagus2. 
Kampus & rumah sakitnya pun 
bagus2. 


Tapi sebagus2nya pendidikan & 
kesehatan, tetap saja ngumpul2 & 
ngudud sampai pagi bagiku sama 
bagusnya... tahlilan...salawatan...dil. 

Heuheuheu... 


Met Satu Abad NU 
di Rajab yang 
Mulia Ini. 


DUKUNGAN untuk resepsi 


terbesar di Indonesia itu juga 
sering menorehkan sejarah. 


DARI muktamar fikih per- 
adaban hingga beragam acara 


Satu Abad NU datang dari Misalnya pembentukan Ko- seni dan kebudayaan, peri- 
berbagai kalangan. Tidakha- mite Hijaz yang dibidani KH ngatan 1 Abad NU akan men- 
nya dari organisasi Islam Wahab Hasbullah pada 1926. jadi momen yang patut di- 


seperti Muhammadiyah, tapi 
juga dari masyarakat lintas 
agama 


Komite tersebut bertugas me- 
lakukan diplomasi dengan 
Raja Ibnu Saud di Hijaz (Arab 


YAHYA CHOLIL STAGUF 
Ketua Umum PBNU 


kenang. Menjelang pemilu, 
NU juga menegaskan menolak 
politik identitas. Berikut rang- 


SALMAN TOYIBI/JAWA POS 


www.jawapos.com B JawaPos 


CI) @jawapos 


) Baca Peserta... Hal 7 Saudi) ) Baca PBNU... Hal 1 kuman wawancara Jawa Pos 


Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu, Kebumen, yang Sudah Berdiri Lebih dari Lima Abad 


Masjid Atap Tumpang dan Pondokan 
Berdinding | Bambu Jadi Saksi 


Ponpes Al Kahfi Somalangu berusaha 
berkesinambungan dengan zaman 
sembari tetap mempertahankan 
pengajaran khas pesantren salafiyah, 
termasuk salawatan dengan irama 
macapatan. Pendirinya mubalig 
Islam satu-satunya yang masuk 

ke Jawa lewat pantai selatan. 


LAILATUL FITRIANI, Kebumen 


PARA santri setingkat SMP yang berdiri 
melingkar sambil memegang kitab, tak 
jauh dari masjid tua yang masih tampak 
kokoh, barangkali adalah gambaran yang 
mewakili Ponpes Al Kahfi Somalangu 

» Baca Masjid... Hal 11 ih 


PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS 
PONPES TERTUA: Pondokan santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Kahfi 
Somalangu, Kebumen, yang masih dipertahankan seperti semula (5/2). 
Foto atas, dua santri tengah mengaji kitab. 


—.in 
PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS 


dengan Ketua Umum PBNU 
Yahya Cholil Staguf di kampus 
UIII Depok (30/1) dan di be- 
berapa kesempatan lain. 


Di antara rangkaian acara 
1 Abad NU adalah Muktamar 
Internasional Fikih Peradab- 
an » Baca Bukan... Hal 11 


OMAR Has KADOUR/AFP 


DAMPAK GEMPA: Pencarian korban jiwa dan penyin- 
tas gempa di Desa Besnia, Syria, kemarin (6/2). 


GEMPA GUNCANG 
TURKI-SYRIA, 
1.900 ORANG TEWAS 


Baca INTERNASIONAL 


e-mail: editor @jawapos.co.id 


2 | SELASA 7 FEBRUARI 2023 


Prabowo Minta 
Kader Tegak Lurus 


Peringatan HUT 
Partai Gerindra 


JAKARTA - Partai Gerindra 
merayakan HUT ke-15 ke- 
marin (6/2). Dalam kesem- 
patan itu, Ketua Umum DPP 
Partai Gerindra Prabowo 
Subianto memberikan we- 
jangan kepada para kader- 
nya untuk tegak lurus dengan 
keputusan pimpinan. 

Prabowo menyadari, ba- 
nyak keputusan partai yang 
mungkin tidak menyenang- 
kan semua kader. Saat dia 
memutuskan Gerindra ma- 
suk ke pemerintahan Joko- 
wi, misalnya, tak sedikit yang 
menolak. Menurut dia, kri- 
tik merupakan hal wajar. 
Namun, keputusan apa pun 
dalam partai harus diikuti. 
”Percayalah pada pimpin- 
anmu. Kalau kau tidak per- 
caya pada pimpinanmu, kau 
berhenti, mengundurkan 
diri,” ujarnya. 

Menurut Prabowo, mun- 
dur masih lebih baik ketim- 
bang mengganggu di inter- 
nal partai. ” Kalau kau naik 
pesawat, percaya sama 
pilot dan kopilot. Kalau kau 


tidak percaya, ngapain naik 
pesawat itu,” tegasnya. 
Prabowojuga menyampai- 
kan sikap politik partaimen- 
jelang pilpres. Jika ada ke- 
sempatan, dia menegaskan 
siap maju sebagaicalon pre- 
siden.” Saya kira itu kewajib- 
an setiap anak bangsa. Me- 
nawarkan diri untuk berbak- 
ti” kata politikus yang juga 
menteri pertahanan tersebut. 
Sementara itu, kiprah Ge- 
rindra mendapat pujian 
dari Presiden Joko Widodo. 
Selama ini, Gerindra dise- 
but memiliki prestasi yang 
luar biasa. "Jika kerja keras 
dan didongkrak terus, Par- 
tai Gerindra berpotensi 
menjadi yang teratas dan 
elektabilitas Pak Prabowo 
juga potensial menjadi yang 
tertinggi,” ucapnya. 
Jokowi juga berterima kasih 
karena Gerindra maupun 
Prabowo mendukung peme- 
rintahan yang dipimpinnya. 
Mulai dari membantu pe- 
ngendalian pandemi Covid-19, 
melanjutkan reformasi struk- 
turaldan reformasi birokrasi, 
sampai hilirisasi komoditas 
sumber daya alam (SDA). 
(far/Iyn/c18/hud) 


——-— 
Menjaga Jarak di Pemilu 2024 


Intinya, silakan berkontes- 
tasi. Tapi, kami nggak mau 
terlibat. Jangan meng- 
gunakan surat, kop surat, 
kantor NU di mana pun? 


KH AHMAD FAHRUR ROZI 
Ketua PBNU meneguhkan sikap bahwa NU tidak 
akan terlibat dukung-mendukung dalam Pemilu 
2024. Identitas NU tidak boleh dimanfaatkan untuk 
kepentingan politik elektoral. 


FOLLY AKBAR 


N 


ABAD NU 
1444 H 


OTMIL O58: AN 
GHOTS 
ABDUEkiz 


POLITIKA 
D 


DPP PKB, 5 Februari 2023 


7N 


Jawa Pos 


A3 


SIKU NINN ANU 


C8. 


2 


P 


Y 


MOMEN BERSEJARAH: Jajaran pengurus DPP PKB menggelar tasyakuran Harlah 1 Abad NU di Jakarta pada Minggu (5/2) malam. 


PKB Tidak Ingin Berdebat 
soal Siapa Anak Kandung NU 


JAKARTA - Partai Kebang- 
kitan Bangsa (PKB) turut 
mangayubagya memper- 
ingati Harlah 1 Abad Nah- 
dlatul Ulama (NU). Mere- 
ka menggelar tasyakuran. 
Baik pengurus DPP, wilayah, 
maupun cabang. 

Ketua Umum DPP PKB 
Muhaimin Iskandar me- 
ngatakan, meski ada per- 
debatan soal hubungan 
NU-PKB, hal itu tidak me- 
ngurangi komitmen par- 
tainya untuk melayani ke- 
butuhan warga nahdliyin. 
”Mari berhenti berdebat 
soal siapa yang berhak me- 
ngaku anaknya NU, ujarnya. 

Memasuki abad kedua, 
Muhaimin menyebut ada 
sejumlah agenda PKB untuk 


warga NU. Pertama, sebagai 
partai yang lahir dari rahim 
NU, pihaknya ingin mening- 
katkan khidmat. Bukan ha- 
nya dekat, melainkan ada 
di tengah warga NU. ”Mak- 
sudnya, PKB terlibat aktif 
mencari jalan keluar dari 
masalah-masalah warga 
NU, imbuhnya. 

Selain itu, PKB mencanang- 
kan untuk berpegang pada 
tujuan pendirian NU. Yakni, 
menjadi bagian penting da- 
lam mencerdaskan bangsa 
dan menyejahterakan war- 
ga secara keseluruhan. 

Anggota Baleg DPR RI 
dari Fraksi PKB Nur Nad- 
lifah menambahkan, NU 
adalah pesantren besar dan 
pesantren adalah NU kecil. 


INTERNASIONAL 


empa di Turki-Syria 


Karena itu, salah satu isu 
yang akan diperjuangkan 
adalah pesantren. Saat ini, 
pemerintah bersama DPR 
tengah merumuskan draf 
Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Omnibus Law Bidang 
Kesehatan. 

RUU itu diharapkan mem- 
beri perhatian khusus ter- 
hadap akses atau layanan 
kesehatan di pondok pe- 
santren. Selama ini, peme- 
rintah belum memberikan 
perhatian khusus terhadap 
layanan kesehatan di pe- 
santren. Padahal, pesantren 
memiliki kontribusi nyata 
dan luar biasa besar untuk 
kemajuan bangsa. 

Pesantren masih mandi- 
ri dalam penyediaan akses 


layanan kesehatan. Padahal, 
tak sedikit pesantren yang 
jumlah santrinya ribuan, 
bahkan puluhan ribu. Na- 
mun, akses kesehatan me- 
reka harus mengikuti layan- 
an kesehatan di puskesmas 
umum. "Ini tentu merepot- 
kan, jelas Nadlifah. 

Dari sekitar 26.975 pesan- 
tren di Indonesia, hanya 
sebagian kecil yang sudah 
memiliki klinik kesehatan 
mandiri. "Nah, ini harus 
menjadi perhatian khusus 
dalam penyusunan draf 
RUU Omnibus Law Kese- 
hatan,” urainya. 

Sementara itu, kader NU 
di PPP juga berkomitmen 
terus memperjuangkan as- 
pirasi warga nahdliyin. 


— 


— 


UAS 


2 


any 


ad 


FEDRIK TARIGAN/JAWA POS 


Anggota DPR RI Fraksi PPP 
Achmad Baidowi mengata- 
kan, sebagai warga nahdli- 
yin, dirinya selalu berjuang 
untuk ormas Islam terbesar 
di Indonesia itu. 

Awiek, sapaan akrabnya, 
menyebut UU Pesantren se- 
bagaisalah satu sumbangsih 
PPP untuk NU. Khususnya 
di dunia pesantren. "Kami 
ikut berjuang mewujudkan 
UU Pesantren, ungkap ketua 
DPP PPP tersebut. 

Ke depan, PPP bakal terus 
berjuang untuk kemasla- 
hatan warga nahdliyin. 
Baik melalui pembentukan 
UU maupun aspirasi yang 
langsung disampaikan dan 
dibahas bersama pemerin- 
tah. (far/lum/c18/hud) 


Renggut Ribuan Nyawa 


Evakuasi Masih 
Berlangsung, 
Jumlah Korban 
Terus Bertambah 


ANKARA - Gempa dahsyat 
magnitudo 7,8 mengguncang 
Turki. Imbas gempa itu bah- 
kan terasa sampai di Syria. 
Hingga Senin (6/2) malam, 
lebih dari 1.900 orang tewas. 
Total di dua negara tersebut. 
Perinciannya, 1.121 orang 
di Turki dan lebih dari 800 
orang di Syria. Sementara 
itu, jumlah korban luka lebih 
dari 7 ribu orang. 

Jumlah korban meninggal 
maupun luka-luka sangat 
mungkin terus bertambah. 
Sebab, proses evakuasi ma- 
sih berlangsung. Di Turki 
saja, ada lebih dari 2.834 
gedung yang ambruk. Ba- 
nyak di antaranya adalah 
gedung bertingkat. Tempat 
permukiman penduduk. 

Gempa terjadi pukul 04.17 
waktu setempat ketika ma- 
yoritas pendudukmasih tidur. 
Pusat gempa berada 23 me- 
ter dari Nurdagi, Gaziantep, 
Turki, dengan kedalaman 17,9 
kilometer. Itu adalah gem- 
pa terkuat yang terjadi di 
wilayah tersebut dalam 100 
tahun terakhir. Getarannya 
bahkan sampai terasa di 
Lebanon, Siprus, dan Mesir. 

Gempa kedua dengan 
kekuatan 7,5 magnitudo 
terjadi pukul 13.30 waktu 
setempat. Berpusat di El- 


- 


RAMI AL SAYED/AFP 


BENCANA ALAM: Warga menggendong seorang anak yang terluka dari reruntuhan bangunan setelah gempa 
bumi terjadi di Jandaris, wilayah pedesaan Kota Afrin di barat laut Syria, pada Senin (6/2). Ratusan orang 
dilaporkan tewas di Syria Utara setelah gempa berkekuatan 7,8 SR mengguncang. 


bistan, Kahramanmaras. 
Setidaknya, terjadi 100 gem- 
pa susulan dengan kekuat- 
an yangjauh lebih kecil. 
Menteri Dalam Negeri Tur- 
ki Suleyman Soylu mengata- 
kan, ada 10 kota yang terdam- 
pak. Di antaranya, Hatay, 
Osmaniye, Adiyaman, Ma- 
latya, Sanliurfa, Adana, Di- 
yarbakir, dan Kilis. Pusat 
perbelanjaan di Diyarbakir 
juga ambruk. "Kami meng- 
alami kejadian yang sangat 
mengerikan dan menakutkan. 
Terbangun di tengah malam 


dengan semua gedung ter- 
guncang adalah perasaan 
terburuk, ujar Alaa Nafi, kor- 
ban selamat di Idlib, Syria. 
Pemerintah Turki mendek- 
larasikan alarm level 4. Ar- 
tinya, mereka menyerukan 
permintaan bantuan inter- 
nasional. Beberapa negara 
sudah menyatakan akan 
mengirimkan tim, bahkan 
sebelum permintaan Turki. 
Inggris bakal mengirim tim 
khusus penyelamatan dan 
pencarian korban yang ber- 
jumlah 76 orang. Beberapa 


peralatan dan anjing pelacak 
juga diikutkan. ”Di Syria, 
kelompok penyelamat Whi- 
te Helmets yang didanai 
Inggris sudah memobilisa- 
si anggotanya untuk melaku- 
kan evakuasi,” ucap Mente- 
ri Luar Negeri Inggris James 
Cleverly, seperti dikutip CNN. 

Sementara itu, Pakistan 
mengirim dua pesawat C-130 
ke Turki. Satu berisi bantu- 
an kemanusiaan dan satu 
lagi berisi 36 personel untuk 
penyelamatan. Mereka akan 
bertolak paling lambat pagi 


ini. Tim tersebutjuga berisi 
dokter dan paramedis. 

Di sisi lain, Ceko mengirim- 
kan 68 tim khusus penye- 
lamatan. Israel juga mengi- 
rim bantuan ke Syria mes- 
kipun dua negara itu tidak 
memiliki hubungan diplo- 
matik, bahkan kerap saling 
serang. Ke Turki, mereka 
mengirim dua tim penye- 
lamat dan medis. Negara- 
negara Arab, AS, Rusia, dan 
Tiongkok mengucapkan 
dukacita untuk Turki dan 
Syria. Mereka juga menawar- 
kan berbagai bantuan ke 
dua negara terdampak. 

Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) telah mengaktifkan 
jaringan tim medis darurat 
di Turki dan Syria untuk mem- 
bantu mereka yang terdam- 
pak.” Tim itu akan memberi- 
kan perawatan kesehatan 
bagi yang terluka dan paling 
rentan terkena dampak gem- 
pa, jelas Sekjen WHO Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
seperti dikutip The Guardian. 

Sementara itu, Komite Pe- 
nyelamatan Internasional (IRC) 
menyerukan peningkatan 
pendanaan bantuan kema- 
nusiaan di Syria. Merekame- 
nyatakan, banyak penduduk 
di wilayah barat laut negara 
itu yang sudah mengungsi 20 
kali sejak perang melanda. 
Perawatan medis di sana su- 
dah melebihi kapasitas, bah- 
kan jauh sebelum gempa 
melanda. Situasi di Syria saat 
ini benar-benar mempriha- 
tinkan. (sha/c18/hud) 


DI ATAS 
RATA-RATA: 
David 
Balogun, 
bocah 

asal Bucks 
County, 
Pennsylvania, 
AS, yang 
lulus SMA 
pada usia 


4 9 tahun. 


GUARDIAN 


Lulus SMA di Usia 9 Tahun 


WASHINGTON DC - Usia 
David Balogun masih 9 ta- 
hun. Teman sebayanya ma- 
sih duduk di bangku sekolah 
dasar (SD). Namun, tidak 
demikian dengan David. 
Bocah asal Bucks County, 
Pennsylvania, Amerika Se- 
rikat (AS), itu baru saja lulus 
SMA Reach Cyber Charter 
School yang berbasis di Har- 
risburg. "Saya ingin menjadi 
ahli astrofisika dan mem- 
pelajari lubang hitam serta 
supernova, ujarnya kepada 
stasiun TV WGAL, seperti 
dikutip The Guardian. 

David memang menyukai 
sains dan ilmu pemrogra- 
man komputer. Dia juga 
kerap berlatih piano, bela 
diri, dan mencoba berbagai 
olahraga. Putra Ronya Ba- 
logun itu bukan tipikal anak 
pintar yang menyendiri dan 
kurang pergaulan. 

Berdasar data situs oldest. 
0rg, satu-satunya yang lulus 
SMA lebih muda dari David 
adalah Michael Kearney. Dia 
lulus SMA diusia 6 tahun pada 
1990, sekaligus memegang 
rekor Guinness sebagai lulus- 
an termuda hingga saat ini. 
Namun, David masih lebih 
unggul dari peraih hadiah 
Pulitzer Ronan Farrow yang 
lulus SMA padausia 11 tahun. 
David juga menjadi anggota 
komunitas eksklusif untuk 
orang dengan II) tinggi, Mensa. 


Ronya menuturkan, mem- 
besarkan anak dengan kecer- 
dasan luar biasa seperti David 
menjadi tantangan tersendiri. 
Sebab, David memahami 
banyak hal di luar usianya. 
Bahkan, kadang di luar pe- 
mahaman orang tuanya. 

Kini, David dan keluarga- 
nya sedang mencari univer- 
sitas yang cocok. Kampus 
yang tak hanya mengejar 
akademik, tapi juga mem- 
fasilitasi David untuk meraih 
sabuk hitam bela diri dan 
menikmati olahraga lainnya. 
Beberapakampus yang men- 
jadi pertimbangan adalah 
Princeton University, Uni- 
versity of Pennsylvania, dan 
Harvard University. Sebab, 
tidak seperti mahasiswa 
lain yang sudah dewasa, 
David tak mungkin kuliah 
jauh dari rumah sendirian. 
Orang tuanya harus antar 
jemput. Betapa tidak, mes- 
ki cerdas, dia masih anak- 
anak. (sha/c18/hud) 

PENGUMUMAN 
RENCANA PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI 
tentang Perseroan Terbatas, dalam rangka pemberesani 
harta kekayaan PT. Mitra Abadi Elastomer (dalam 
Likuidasi), selanjutnya disebut “Perseroan (dalam 
Likuidasi) , dengan ini mengumumkan bahwa berencana 
membagikan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada paral 
pemegang saham 
Bilamana ada Kreditur/Pihak yang berkepentingan yang 
berkeberatan atas rencana tersebut dan ingin 
memperoleh informasi terkait rencana pembagian sisa 
kekayaan hasil likuidasi dan rincian besarnya hutang 
"Perseroan (dalam Likuidasi)" dan cara pembayarannya 
tanggal pengumuman ini, dapat menghubungi Likuidator| 
Tuan TAN, SINAGA BAKTI, dengan alamat 
Jalan Krajan Stasiun No. 37, Desa Krian, 
Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 
Kode Pos 61262 


Email: mitra.a.elastomer@gmail.com 
Sidoarjo, 07 Februari 2023 
Likuidat 


Ikuidator 
TAN, SINAGA BAKTI 


EKONOMI BISNIS —sommuwon'3 


2022, Pertumbuhan 
Ekonomi 5,31 Persen 


Jawa Pos 


Lampaui Periode Prapandemi, 
Konsumsi Rumah Tangga 
Penyumbang Terbesar 


JAKARTA - Kinerja pertumbuhan ekonomi 
mencetak rekor baru. Badan Pusat Statistik 
(BPS) mencatat kinerja ekonomi sepanjang 
2022 mencapai 5,31 persen. Capaian itu 
merupakan yang tertinggi sejak 2013 silam. 

"Saat itu di 2013, Indonesia mampu 
tumbuh 5,56 persen (YoOY),” ujar Kepala 
BPS Margo Yuwono di Jakarta kemarin 
(6/2). Angka 2022 juga telah melampaui 
periode prapandemi Covid-19. Yakni, 5,02 
persen pada 2019 dan 5,17 persen di 2018. 

Margo menyebutkan, pada tahun lalu, 
pertumbuhan ekonomi tumbuh solid. 
Penyumbang terbesarnya adalah konsumsi 
rumah tangga yang tetap menguat. 

Konsumsi rumah tangga menjadi sumber 
pertumbuhan tertinggi, yaitu 2,61 persen. 
Diikuti pembentukan modal tetap bruto 
(PMTB ) alias investasi 1,24 persen. Kuatnya 
konsumsi itu dipicu pulihnya mobilitas 
dan membaiknya pendapatan masyarakat. 
Peningkatan belanja, antara lain, terjadi 
untuk sektor transportasi, komunikasi, 
serta restoran dan hotel. 

Secara global, lanjut Margo, Indonesia 
diuntungkan dengan relatif tingginya harga 
komoditas ekspor unggulan di pasar global 
yang memberikan windfall dan mendongkrak 
kinerja ekspor serta surplus neraca perda- 
gangan. "Namun, harga komoditas unggulan 
Indonesia di pasar global mulai menunjukkan 
tren penurunan, katanya. 

Sementara itu, Kepala BPS Jawa Timur 
Dadang Hardiwan mengatakan, pertum- 
buhan ekonomi provinsi selama 2022 
mencapai 5,34 persen. Secara kuartal, 
PDRB pada kuartal IV turun 0,71 persen 
dibandingkan sebelumnya. Menurut Da- 
dang, hal itu merupakan siklus normal 
dalam ekonomi Jatim. ” Karena sebagian 
besar komoditas pertanian sudah panen. 


5,780 
5,027 
4,876 
5,020 
5,070 
5,290 
590 


3,697 
5,319 


Sumber: BPS 
GRAFIS: BAGUS/JAWA POS 


Karena itu, biasanya kinerja kuartal IV 
memang menurun, tegasnya. 

Seperti nasional, komponen pengeluaran 
konsumsi rumah tangga (PKRT) dan kom- 
ponen PMTB punya peran terbesar. Masing- 
masing 59,53 persen dan 27,15 persen. 
Pertumbuhan PKRT selama 2022 mencapai 
6,03 persen. Kemudian, investasi terkerek 
5,41 persen. 

Namun, Dadang mengatakan, komponen 
impor menunjukkan pertumbuhan tertinggi. 
Secara kumulatif, pertumbuhan impor 
sudah mencapai 15,47 persen. "Ini bukan 
berarti hal yang buruk. Karena impor Jatim 
sebenarnya didominasi oleh impor bahan 
baku dan penolong untuk industri peng- 
olahan,” tegasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Orga- 
nisasi dan Keanggotaan Gabungan Importir 
Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa 
Timur Prakoso mengatakan, kinerja ekonomi 
Jatim tahun ini masih moncer. Hal tersebut 
terlihat dari strategi importir yang sedang 
getol mendatangkan produk di awal tahun. 

”Kami memang mengalami keberuntungan 
di awal tahun karenanilai dolar AS (USD) 
sedang turun. Jadi, banyak pengusaha yang 
memanfaatkan hal ini untuk menumpuk 
stok,” paparnya. (dee/han/bil/c6/dio) 


PL, Pu rara pu 
- / $ v 


sit “4 


z 
5 
c 


MEKKAS JATNA PAKSA JENNENG CB! 


Segenap Pimpinan dan Jajaran 
Kabupaten Pamekasan 


Mengucapkan 


Merawat Jagad, 
Membangun Peradaban 


SATU ABAD NU 
1344 - 1444 H 


H Baddrut Tamam SPsi MHP Dr Ir H R.B. Fattah Jasin MS 
Wakil Bupati Pamekasan 


ENG 


— 2 2g Nan Batu 


STADION GE IDOARJO 


7 FEBRUARI 2023 


—- 


4 


EMIL ELESTIANTO DARDAK 
Wakil Gubernur Jawa Timur 


K.H. MIFTACHUL AKHYAR 
Rais Aam Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama 


K.H. YAHYA CHOLIL STAOUF 
Ketua Umum Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama 


KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 
Gubernur Jawa Timur 


Jawa Pos 


OPINI 


SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 4 
Lo ——.... “ 


JATI DIRI 


Satu Abad 
Hanya Angka 


HARI ini, 16 Rajab 1444 Hijriah, Nah- 
dlatul Ulama (NU) berusia 100 tahun. 
Genap satu abad. Dilahirkan di Kota 
Pahlawan Surabaya pada 16 Rajab 1344 
H, bertepatan 31 Januari 1926. Pemilihan 
hari lahir (harlah) menggunakan ka- 
lender Islam dan bukan Masehi itu 
sesuai keputusan muktamar. 

Kelahiran NU melalui tahapan panjang. 
Ikhtiar lahir maupun batin. Dialog dan 
perdebatan panjang para kiai-ulama 
pesantren. Yang pesantren itu jauh 
sudah terlahir. Jauh lebih tua. Karena 
itu, mafhum di kalangan warga nahdliyin, 
NU adalah pesantren besar, pesantren 
adalah NU kecil. 

Ibarat seorang ibu mengandung, saat 
itu bayi NU seolah ”dipaksa” keadaan 
untuk lahir. Dan, harus terlahir. Sebab, 
kecemasan atas nasib umat Islam Nu- 
santara. Bukan hanya kondisi di tanah 
air, yang masih dalam kendali pemerintah 
Hindia Belanda. Melainkan juga situasi 
global. Peralihan kekuasaan di Tanah 
Hijaz atau Makkah. Maka, lahirlah janin 
Komite Hijaz itu. 


SATU ABAD NU 
1344 - 1444 H 


ILUSTRASI: ADIT/JAWA POS 


Saat terlahir, NU bukan karena syahwat 
untuk berkuasa. Berhimpun semata- 
mata menjadi benteng. Demi keber- 
langsungan umat Islam di Nusantara. 
Terutamanasib pesantren yang sudah 
banyak kala itu. Mereka yang dalam 
menjalankan ibadah dan beragama 
memiliki corak budaya, nilai, dan ka- 
rakter khas. 

Dalam menapak karpet hijau perja- 
lanannya, sejak lahir, masa pra ke- 
merdekaan, kemerdekaan, Orde Lama, 
Orde Baru, hingga berusia 100 tahun 
ini, tentu sudah begitu banyak goresan 
tinta emas NU. Dengan suka dan duka- 
nya. Bahkan, tetesan darah dan air mata. 
Baik pengorbanan untuk jemaah, In- 
donesia, maupun peradaban dunia. 

Resepsi Harlah Satu Abad NU di Si- 
doarjo kali ini hanyalah sebagai penanda. 
Wujud syukur dan tabarrukan. Demikian 
juga usia atau masa 100 tahun. Itu 
hanyalah angka. Tidak lantas melena. 
Jalan peradaban masih terentang pan- 
jang. Tantangan memasuki abad kedua. 
Dengan segala kompleksitas, problema- 
tika, dan dinamikanya. 

NU tak cukup hidup satu abad, dua 
abad, tiga abad, empat abad, lima abad, 
dan seterusnya. Namun, NU harus aba- 
di. Dengan berikhtiar menjadi bagian 
untuk ikut mewarnai dan merawat jagat 
atau dunia. Namun, tapak-tapak kakinya 
mesti tetap membumi. Seperti lambangnya. 

Sudah masyhur, NU akan abadi selama 
gandolan atau berpegang pada ulama- 
kiai dan pesantren. Mereka adalah pilar 
kokoh. Para "pemilik saham” organisasi. 
Penyemai adab dan ilmu. 

Perbedaan memang sudah pasti tak 
terhindari. Namun, tidak lantas tercerai- 
berai. Tidak menggali lubang sendiri 
dengan ambisi pribadi. NU terus bertum- 
buh. Mengemban peradaban dengan 
benar-benar tetap memegang karakter 
tawasut (tengah-tengah atau moderat), 
tawazun (seimbang), tasamuh (toleransi), 
dan iktidal (tegak lurus). 

Bagi warga NU, tentu teringat kutipan 
abadi salah seorang muassis (pendiri), 
KH Bisri Syansuri: "Selama hidupku 
aku pengikut NU. Jika aku meninggal 
dunia, wasiatku kepada masyarakat 
supaya tetap menjadi NU. (") 


Menuju Abad Kedua NU, Momentum 
un Peradaban 


Pembaharu Membang 


SATU abad sudah Nahdlatul 
Ulama (NU) lahir dan menjadi 
bagian tak terpisahkan dari 
tonggak sejarah Indonesia. 
Satu abad lamanya pula NU 
mengambil peran penting da- 
lam merawat jagat dan mem- 
bangun peradaban dunia. 

NU memiliki peran besar 
dalam upaya perbaikan kehi- 
dupan manusia berdasar Islam 
ahlussunnah wal jamaah. 
Sebuah cita-cita mulia yang 
telah diperjuangkan dan di- 
wujudkan para kiai, ulama, 
serta tokoh-tokoh NU. 

Para tokoh NU telah menca- 
tatkan namanya dalam garis 
sejarah Indonesia sejak dila- 
hirkan pada 16 Rajab 1344 H. 
Menjadi kobaran api pemba- 
ngunan peradaban bagi para 
tokoh NU untuk mencurahkan 
segenap pikiran demi kemajuan 
Indonesia. Insya Allah, itu se- 
mua akan menjadi amal jariah 
yang terus mengalir kepada 
para tokoh pendahulu NU. 


Untuk itu, momentum Hari 
Lahir Satu Abad NU yang di- 
peringati pada 7 Februari 2023 
hari ini harus menjadi peng- 
ingat jejak perjuangan para 
pendahulu NU. Sehingga kita 
semua saat ini bisa hidup mulia 
dan sejahtera di bawah sinar 
Islam ala ahlussunnah wal 
jamaah. 

Ini adalah momen yang tepat 
untuk bertabaruk. Momen 
mengais barokah dari perju- 
angan besar para kiai, ulama, 
dan tokoh-tokoh pendahulu 
NU. Meneladani setiap per- 
juangannya sehingga kita se- 
mua juga bisa mendapat ka- 
romahnya. Selain itu, momen 
satu abad NU ini menjadi 
pemantik semangat baru untuk 
mendigdayakan NU menjem- 
put abad kedua menuju ke- 
bangkitan baru. 

Mengutip dari hadis Rasu- 
lullah SAW yang diriwayatkan 
Imam Abu Dawud, ”Sesung- 
guhnya Allah SWT mengutus 


BELAJAR dari kasus pem- 
bangunan Apartemen ”Meikarta” 
dan mengutip pernyataan Andre 
Rosiade selaku anggota Komisi 
VI DPR Fraksi Gerindra bahwa: 
"Ini bentuk penzaliman luar 
biasa. Bayangkan konsumen 
beli, cicil, dan menuntut hak 
mereka, malah dituntut balik, 
artinya ada intimidasi dari 
oligarki (detik.com,25/1/2023). 

Konsumen mencicil terus dan 
bertahun-tahun belum ada pem- 
bangunan sebenarnya sudah 
umum terjadi dan dikeluhkan 
masyarakat. Masalahnya, tidak 
ada aturan sampai batas berapa 
tahun pengembang boleh mem- 
biarkan lahan kosong tanpa 


(aa 
i' gg. 
KE 


O 1 e h 


KHOFIFAH INDAR P.”) 


untuk umat ini pada setiap 
pengujung seratus tahun se- 
seorang yang memperbaharui 
agamanya.” Artinya, peringatan 
satu abad NU ini menjadi pe- 
nanda kebangkitan baru di 
masa yang akan datang. Sebuah 
pemicu semangat yang luar 
biasa bagi kita semua sekaligus 
tantangan besar. 

Bisakah kita mengambil peran 
sebagai pembaharu? Pemba- 
haru yang menjadikan NU 
makin berdigdaya. Pembaharu 
yang bisa melanjutkan perju- 
angan tokoh pendahulu NU. 
Pembaharu yang bisa memba- 
ngun peradaban makin sejah- 


“9 


Ini adalah momen yang 
tepat untuk bertabaruk. 
Momen mengais 
barokah dari perjuangan 
besar para kiai, ulama, 
dan tokoh-tokoh 
pendahulu NU. 
Meneladani setiap 
perjuangannya sehingga 
kita semua juga bisa 
mendapat karomahnya.” 


tera dan berakhlakul karimah. 

Sejatinya Allah SWT telah 
menjadikan manusia sebagai 
khalifah fil ard di bumi ini. 
Kita semua ditugaskan untuk 
membangun dunia yangindah 
sesuai dengan ajaran Islam 
rahmatan lil alamin. 

Sudah sepantasnya kita men- 
jawab tantangan tersebut de- 
ngan segenap hati dan pikiran 
kita. Sama seperti yang telah 
dilakukan para pendahulu NU 


Dendjaca Menulis 


Surat dikirim ke e-mail: pm@jawapos.co.id. Sertakan salinan KTP, alamat lengkap, dan nomor telepon. 


Regulasi Perlindungan Konsumen dari Pengembang 


pembangunan. Terkait kejadian 
ini, pemerintah ada salahnya 
juga. Sebab, tidak ada regulasi 
untuk perlindungan konsumen. 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 
tampaknya, lebih berfokus pa- 
da perlindungan untuk dana 
di perbankan. Padahal, risiko 
cicilan jenis ini terbilang lebih 
tinggi dengan akumulasi hingga 
ratusan miliar rupiah di tangan 
pengembang. 

Di salah satu negara dibuat 
aturan untuk melindungi kon- 
sumen, yaitu down payment 
2076. Sisanya dicicil dengan 
mengikuti progres pembangun- 
an apartemen. Kalau membeli 
di lantai 20, maka setelah lantai 


ke20 terbentuk barulah konsu- 
men mencicil lagi. Misalnya, 
cicilan lagi 15 persen, cicilan be- 
rikutnya hanya boleh ditagihkan 


HOAX arnau BUKAN 


ILUSTRASI: BAGUS/JAWA POS 


mengikuti tahap finishingsesuai 
pembagian persentase penyele- 
saiannya. Sedangkan pemba- 
yaran lunas dimuka dilarang. 


di masa lampau. Sebagai san- 
trinya, beliau-beliau adalah 
panutan kita semua. 

Untuk itu, mari jadikan Hari 
Lahir Satu Abad Nahdlatul Ula- 
ma ini sebagai pengukuhan 
niat dan semangat kita untuk 
menyongsong masa depan. 
Mengambil bagian atas pem- 
bangunan peradaban umat 
manusia, baik di kancah nasio- 
nal maupun internasional. 
Sehingga kelak di akhirat kita 
mendapatkan balasan yang 
setimpal dan semoga diperte- 
mukan dengan para nabi dan 
alim ulama panutan kita semua. 
Amin. Selamat menyambut satu 
abad Nahdlatul Ulama. (") 


") Gubernur Jawa Timur 


anjang tulisan maksimal 


sn kata. Kirim ke: opini jp@ 

jawapos.co.id. Sertakan nomor 

rekening, NPWP, salinan KTP, 
foto, dan nomor telepon. 


dah lima 
Naskah-naskah yang SU 
hari di redaksi dan tidak termuat 
otomatis dianggap kembali 
ke pengirim. (7 


Karena fisiknya belum ada dan 
mencegah kerugian konsumen. 
Regulasi perlindungan kon- 
sumen dan tata kelola progresif 
pembangunan apartemen seperti 
ini seharusnya mulai diberlakukan 
di negara kita. Bukan saja konsu- 
menlebih dilindungi, tetapi agar 
pengembangtak bisa seenaknya 
mempermainkan waktu tanpa 
mulai membangun. Dan mengen- 
dapkan danacicilan konsumen 
yang akumulasi jumlahnya bisa 
ratusan miliar rupiah tanpa batas 
waktu yangjelas dan pasti. 


T. NICOLAS H. 
Surabaya 
0811379XXX 


Video Lama pada 2021, tapi Dinarasikan Penculikan di Awal Februari 


“8 Bang Fujel Olshopbfo 


Kena bogem Cuplikan tersebut penculikan anak 


(3) Kembar Merona 
# 


Sekilas info 
Penculik anak tertangkap basah di Srengat 
Blitar Kemaren Siang Rabu tgl 01-02-2023 


Beruntung sang anak 
tertolong oleh w:. 
yg melihat nya 9 oren warga 


https://t.me/ senopatikelud/10259 
9 


2 


PENYEBARAN isu tentang 
penculikan anak kecil begitu 
masif di media sosial. Video- 
video lama kasus kriminal di- 
unggah lagi dan dibumbui 
sebagai kasus penculikan anak. 
Misalnya, sebuah video yang 
diviralkan di Facebook. Dina- 
rasikan pada keterangan video 
itu, pelaku penculikan tertang- 
kap di Blitar dan korban pen- 
culikan selamat. 

"Sekilas info Penculik anak 
tertangkap basah di Srengat 
Blitar Kemaren siang Rabu tgl 
01-02-2023. Beruntung sang 
anak tertolong oleh warga yg 
melihat nya," tulis akun Face- 
book Kembar Merona. Unggah- 
an itu lantas di-share belasan 
akun lainnya (s.id/PelakuBlitar). 

Video 30 detik tersebut mem- 
perlihatkan seseorang yang 
menjadi sasaran amukan war- 
ga. Total ada enam orang yang 


terlihat menghajar pria tersebut 
hingga tak berdaya. Bahkan 
sampai berteriak dan memo- 
hon ampun, tapi tak digubris. 
Dari hasil penelusuran meng- 
gunakan situs padanan gambar, 
video penganiayaan itu beredar 
antara 2021-2022. Lokasi yang 
disebutkan juga berbeda-beda. 
Mulai kawasan Sumatera, Ka- 
limantan, hingga beberapa 
daerah di Jawa. Beberapa akun 
resmi milik kepolisian turut 
mengunggah klarifikasi bahwa 
video pemukulan itu tak ber- 
kaitan dengan penculikan. 
Salah satunya di media sosial 
Humas Polda Kalteng. Anda 
dapat membacanya di s.id/ 
HoaxPenculikanAnak. 
Penelusuran lainnya, Jawa 
Pos menemukan sebuah utas 
percakapan di Twitter yang 
mengunggah video serupa. 
Salah satu akun mengklaim 


penculikan di Sulawesi. Ke- 
mudian, salah satu akun meng- 
unggah capture klarifikasi yang 
menyebutkan situasi itu me- 
rupakan kasus rudapaksa. 
"KLARIFIKASI PERIHAL 
VIDEO YANG VIRAL KASUS 
PENCULIKAN ANAK. KASUS 
SEBENARNYA ADALAH BA- 
PAK MEMPERKOSA MENAN- 
TUNYA, tulis akun Twitter @ 
etjaaaaaa yang diunggah pada 
4 Januari 2022. Pelaku rudapaksa 
disebutkan bernama Dikdik, 
yang tak lain mertua korban 
sendiri. Anda dapat melihatnya 
di s.id/KasusRudapaksa. 
Beberapa portal berita kre- 
dibel seperti news.detik.com 
memberitakan peristiwa yang 
terjadi di Desa Cikeusal, Ta- 
sikmalaya, Minggu, 19 De- 
sember 2021. Pada berita itu 
disebutkan, Kepala Desa Ci- 
keuasal Rahmat Ali mengatakan 


bahwa aksi persetubuhan 
dilakukan pelaku saat istri dan 
anak tirinya bekerja di luar 
kota. Pelaku dan korban yang 
dinikahi anak tirinya itu tinggal 
satu rumah. 

”Ya Pak Dik ini tinggal satu 
rumah dengan menantunya 
dan anak tiri laki-lakinya yang 
sudah menikah. Istrinya be- 
kerja di Bekasi, jarang pulang,” 
katanya. Dengan begitu, jelas 
kasus itu bukan penculikan 
anak. Lalu, pengeroyokan itu 
juga terkait dengan kasus ter- 
sebut. Anda dapat melihatnya 
di s.id/BukanPenculikan. 
(zam/c7/jun) 


FAKTA 


Pengeroyokan karena kasus 
rudapaksa terjadi di Tasikmalaya 
pada Desember 2021. Tidak ada 
kaitannya dengan penculikan anak. 


Jawa Pos 


Angger Bondan, Allex @omarullah, 


Asisten Redaktur: Agus Wirawan, Koko Kurniawan, 


Jawa Pos Metropolitan 


Jawa Pos Radar 


Direktur Utama: Leak Kustiyo 

Direktur: Eddy Nugroho, Marsudi Nurwahid P. 

Wakil Direktur: Baehagi, Desy Andriani Radar Malang: Tauhid Wijaya 
Radar Kediri: Kurniawan Muhammad Radar Tulungagung: Aris Sudanang 
Radar Madiun: Wahyudi Novianto Radar Bojonegoro: Eri Suhariyadi 
Radar Tuban: Marsudi Nurwahid P. Radar Mojokerto: M. Nur Kholis 
Radar Bromo: Ahmad Suyuti Radar Jember: Cholig Baya 

Radar Banyuwangi: Samsudin Adlawi Radar Madura: Abdul Aziz 
Radar Solo: Marsudi Nurwahid P. Radar Semarang: Baehagi 

Radar Kudus: Baehagi Radar Jogja: Ananto Priyatno 

Radar Bali: Justin M. Herman Radar Jombang: M. Nur Kholis 


Xaveria Rahmani Utami 

Reporter: Ari Setiyaningrum, Al Mushowwir, 
Nadia Hanum, Nofia 

Fotografer: Andriansyah Poetra, Sugeng Deas 


Dipta Wahyu Pratomo, Fedrik Fernando Tarigan, 

Guslan Gumilang, Haritsah Al Mudatsir, Hendra Eka, 

mam Husein, Miftahulhayat, Nur Frizal Kurniawan, 

Puguh Sujiatmiko, Robertus Risky Pradianto, Salman Toyyibi, 
Alfian Rizal, Dimas Maulana, Riana Setiawan 


General Manager: Suprianto 
Kepala Kompartemen: Susilo 
Redaktur: 

Arief Indra Dwisetyadi 
Asisten Redaktur: 

Bayu Putra 


Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ibnu Yunianto 
Wakil Pemimpin Redaksi: Tatang Mahardika, 
Tri Mujoko Bayuaji 


Maya Apriliani Eko Susanti, Thorig Solikhul Karim 
Reporter: Adinda Wahyu Azmarani, Agfi Sagittian, 

Agus Dwi Prasetyo, Arif Adi Wijaya, Bagus Putra 
Pamungkas, Dimas Nur Apriyanto, Dinda Juwita, 

Edi Susilo, Eko Hendri Saiful, Fahmi Samastuti, Farid Satya 
Maulana, Ferlynda Putri Sofyandari, Firma Zuhdi Alfauzi, 
Folly Akbar, Galih Adi Prasetyo, Hasti Edi Sudrajat, 

Pied Rahmat Rifadin, Ilham Dwi Ridlo Wancoko, 

Isnina Aryani Hasanah, Khafidul Ulum, Lugas Wicaksono, 
M. Apridio Kurnia Ananta, M. Hilmi Setiawan, 

M. Salsabil A'dn, Narendra Prasetya, Nurul Komariah, 
Nugroho Galih Wicaksono, Rizky Ahmad Fauzi, 

Sahrul Yunizar, Septian Nur Hadi, Septinda Ayu Pramitasari, 
Siti Aisyah, Taufig Ardyansyah, Umar Wirahadi, 

Wahyu Zanuar Bustomi, Zalzilatul Hikmia 


Iklan: Dyah Shianti, Rensi Dewi Bulan, David Arya, Retno Palupi, 
Yuni Tan, Andreswari, Idah Saidah, Leanda Masius, Ratih Koriah, 
Rizna Mifta, Vicky Ferandhika, Mochammad Sholeh 

Sirkulasi: Moh. Mansur 


Senior Editor: Rohman Budijanto 

Kepala Kompartemen: 

Agung Kurniawan, Anggit Satriyo Nugroho, Baskoro Yudho 
Redaktur Pelaksana: Eko Priyono 


Editor Bahasa: 

rwan Herdyanto (koordinator), Achmad Santoso, Aisha Aulia 
Rahma, Ernawati, Hapidhoturropiah, Mega Amalia Ghassani, 
Oktavia Dwi Puteri Santoso, Yogi Sutopo 

Desain Grafis dan Tata Artistik: 

Bagus Hariadi, Budiono, Herlambang Bintang, 

mas Ayu, Rizky Agung 


Penerbit: PT Jawa Pos Koran 

Direktur Utama: Leak Kustiyo 

Direktur: Eddy Nugroho 

Wakil Direktur Bidang HRD: Rudy Harahap 
Wakil Direktur Bidang Keuangan: Desy Andriani 


JawaPos.com 
Pemimpin Redaksi/ 
Penanggung Jawab: 
Dhimas Ginanjar 
Satria Perdana 
Jawa Pos Group 
Newsroom 
General Manager: 
Bambang Janu Isnoto 


Redaktur: Ali Mahrus, Andrianto Wahyudiono, Andri Teguh 
Pryantoro, Anton Hadiyanto, Any Rufaidah, Ariyanti Kurnia 
Rakhmana, Aris Imam Masyhudi, Dani Nur Subagiyo, 

Dwi Shintia Irianti, Firzan Syahroni, M. Sholahuddin, 
Naufal W. Asmoro, Nora Adriani Sampurna Putri, 

Nur Aini Roosilawati, Sidig Prasetyo 

Asisten Redaktur: Ariski Prasetyo Hadi, 

Candra Kurnia, Diar Candra Tristiawan, Glandy Burnama, 
Indria Pramuhapsari, Juneka Subaihul Mufid, 


Percetakan: PT Temprina Media Grafika 

Alamat Percetakan: Jalan Sumengko Km 30-31, Wringinanom, Gresik 

Telepon Redaksi: 031-8202240, Fax: 031-8285555 

Telepon Iklan: 031-8202254, Fax: 031-8294573, E-Mail: iklan@jawapos.co.id 
Telepon Pemasaran: 031-8202000, Fax: 031-8250009 

Perwakilan Jakarta: Gedung Graha Pena, Jl Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 
Telepon: 021-53699500, Fax: 021-5349207 Homepage: http//digital.jawapos.co.id 
E-Mail: editor@jawapos.co.id Harga Langganan: Surabaya, Sidoarjo, 

dan Gresik Rp 120.000 Jakarta: Rp 110.000 Luar Pulau: Tambah ongkos kirim 


Sekretaris Redaksi: Dava Novianti 
Pracetak: M. Tova Maulana Irfan 


Konsultan Hukum: 

Markus Sajogo & Associates (MS&A Law Firm) 
Ombudsman: Rohman Budijanto, Bambang Janu Isnoto 
Alamat Redaksi: 

Graha Pena Lt 4 Jl A. Yani 88, Surabaya, 60234 


Tim Liputan Iklan 
Kepala Kompartemen: Maharani Wanodya Anugerah 
Primarissa, Mahesa Indra 


Fotografer: Beky Subechi, M. Ali (koordinator Jakarta), 
Dite Surendra (koordinator Surabaya), Ahmad Khusaini, 


Wartawan Jawa Pos dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. Wartawan Jawa Pos dibekali dengan kartu pers yang selalu dikenakan selama bertugas. Semua artikel dalam rubrik Komunikasi Bisnis/Politik/Pemerintahan/Pendidikan adalah pariwara. Semua artikel yang ditulis oleh Tim Liputan Iklan adalah pariwara. 


Jawa Pos 


EKONOMI BISNIS 


SELASA 7 FEBRUARI 2023 | 5 


IHSG 6 STI 6 KLCI SGD 6 USD 6 MYR 3 CNY 6 EMAS 6 MINYAK 6 
2 e3 2 23 £ 2 2 2 
2023 A 2023 Ai 2023 Y.... 2023 AN, 2023 v 2023 A 2023 d4 2023 2023 
9 S 
6.873,79 F3 3.385,93 o 1.490,47 11.380,22 S$ 15.055,00 $ 3.497,59 RV — 2.218,46 X 1014.00- “V2— 7376 1 
metan Tambah Stok Produk 
NILAI TAMBAH: 


Kapal tongkang 
yang membawa 
batu bara 
bersandar di tepi 
Sungai Barito, 
Kalimantan 
Selatan, 
beberapa waktu 
lalu. Batu bara 
menjadi salah 
satu komoditas 
yang masuk 
program hilirisasi 
pemerintah. 


, 
IMAM HUSEIN/JAWA POS 


Harga-Pembiayaan Jadi Tantangan Batu Bara 


JAKARTA - Pemerintah terus 
menggenjot program hilirisasi 
tambang sebagai upaya men- 
dukung program transisi energi 
untuk menuju target emisi nol 
bersih. Perusahaan-perusahaan 
yang bergerak di bidangtambang 
pun didorong untuk menyiapkan 
program hilirisasi. Namun, Ke- 
menterian ESDM mencatat baru 
belasan perusahaan yang ber- 
komitmen dan sudah menyiapkan 
proyek hilirisasi batu bara mereka 
hingga 2030. 

Ketua Umum Asosiasi Pemasok 


Energi Mineral dan Batu Bara 
Indonesia (Aspebindo) Anggawira 
menyatakan, masih tingginya 
harga komoditas dan minimnya 
pembiayaan menjadi tantangan 
hilirisasi batu bara di Indonesia. 
”Mengenai hilirisasi dari strategi 
pengelolaan batu bara, ada ba- 
nyak cara. Kita bisa gasifikasi, 
DME, dan sebagainya. Tapi, PR- 
nya, investasinya besar, ujarnya. 

Di sisi lain, skema pembiayaan 
masih terbatas. "Faktanya seperti 
ini. Ada potensi bisnis baru, tapi 
kalau nggak ada dukungan dari 


pembiayaan kan sulit, kecuali 
memang ada dukungan dari 
pemerintah,” tambahnya. 

Pengamat energi Amrul Hakim 
menilai Indonesia tidak memiliki 
industri manufaktur untuk me- 
ngonstruksi fasilitas pengolahan 
dan pemurnian hilirisasi batu 
bara. "Saya kira ini tantangan yang 
paling berat,” ucapnya. 

Sebagai informasi, Kementerian 
ESDM memproyeksikan Indone- 
sia memiliki sumber daya batu bara 
91,6 miliar ton dengan cadangan 
31,7 miliar ton. (agf/c18/dio) 


SINERGI: 
Gubernur 
Khofifah Indar 
Parawansa 
bersama 
Chief Minister 
of Selangor 
Yang Amat 
Berhormat 
Dato' Seri 
Amirudin Shari 
di sela-sela 
pertemuan 
yang 
berlangsung 
di Gedung 
Negara 
Grahadi pada 
Minggu (5/2) 
malam. 


PEMPROV UNTUK JAWA POS 


Perkuat Kerja Sama Ekonomi Jatim-Selangor 


SURABAYA - Kunjungan Misi 
Dagang yang digelar Pemprov 
Jatim ke Selangor, Malaysia, pada 
akhir 2022, membuahkan hasil 
positif. Pemprov dan pemerintah 
Selangor menjajaki kerja sama 
ekonomi yang lebih spesifik. 

Upaya jalinan kerja sama itu 
dibahas Gubernur Khofifah 
Indar Parawansa dan Chief 
Minister of Selangor Yang Amat 
Berhormat Dato Seri Amirudin 
Shari yang berkunjung ke 


HARLAH NU 


Merawat Jagat Membangun Peradapan 


KANTOR BUPATI GRESIK 


Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 


KL (031) 3950737 M00822 3333 4535 
MH baznaskab.gresikabaznas.go.id 
Ker) https://kabgresik.baznas.go.id 


Profesional 


Amanak 


mandiri 
Ne FI NAANR 1 


AWAKU22 


2 
Gpkrindo 


beng reda 


AKP 


Jawa Pos 


SATU ABAD NU 
1344 - 1444 H 


Trangpanan 


Gedung Negara Grahadi. 
"Dari pertemuan ini, disepakati 
ada pembahasan lebih spesifik 
antara tim pemprov dan tim dari 
pemerintah Selangor terkait kerja 
sama ekonomi, kata Khofifah 
seusai pertemuan pada Minggu 
(5/2) malam tersebut. 
Sementara itu, Chief Minister 
of Selangor Yang Amat Berhormat 
Dato' Seri Amirudin Shari me- 
nyatakan, ada berbagai peluang 
kerja sama yang akan dilakukan 


—— 


PIMPINAN DAN STAF BAZNAS 
KABUPATEN GRESIK 


mengucapkan 
Gaca, 


SELAMAT # 


Dr Hasan Basri M.Pd.I 
Wakil Ketua IV 


RESTO FAVORIT ANDA DI CULINARY AWARDS 2022 ? Nama 
KATEGORI & NAMA NOMINATOR: No KTP 
KOTOGON EP Snnina enessnaneaya mena pengaa pesmamyammamaNOnnga NGK ROSIO: senresscoee0snpanecammsmanman maa No telepon 
bas 


Kualitas Makanan : 


Kebersihan 


@baznaskabgresik 


pemerintah Selangor dan Jatim. 
"Di antaranya, perdagangan, 
investasi, pertanian, serta sektor 
lain,” katanya. 

Di sektor perdagangan, selama 
periode 2018-2022, tren pertum- 
buhan ekspor Jatim ke Malaysia 
rata-rata mencapai 13,74 persen 
per tahun. Komoditas yang 
diekspor, antara lain, tembaga, 
minyak hewan/nabati, berbagai 
produk kimia, serta pertanian 
dan perikanan. (elo/c12/ris) 


BAZNAS 


B. 
KABUPATEN GRESIK 


Wakil Ketua III 


www.baznaggresik.com 


Value for Money 


Kualitas Layanan 


« Kirimkan balot ke Jawa Pos Gedung Graha Pena Lt 4, JIA Yani 88, Surabaya. 
“ Batas akhir pengumpulan balot 21 Februari 2023 - Info nominasi dan kategori biss dilihat di Instagram @jawapos 


Diperkuat Penjualan Naik 


Industri Pengolahan Makin 
Ekspansif pada Awal Tahun Ini 


JAKARTA - Kinerja sektor in- 
dustri pengolahan nonmigas 
masih berjalan baik pada awal 
tahun. Geliat positif itu tecermin 
dari hasil survei S&P Global yang 
melaporkan bahwa purchasing 
managers index (PMI) manufaktur 
Indonesia pada bulan lalu sebesar 
51,3 atau dalam tahapekspansif 
karena berada di atas level 50,0. 

”PMI manufaktur Indonesia 
pada Januari 2023 naik dibanding 
Desember 2022 yang berada di 
angka 50,9. Kinerja gemilang ini 
sejalan dengan hasil indeks keper- 
cayaan industri (IKI) pada Januari 
2023 yang berada di posisi 51,54 
atau meningkat dibandingkan 
IKI Desember 2022 yang berada 
di level 50,9,” ujar Menteri Per- 
industrian Agus Gumiwang Kar- 
tasasmita kemarin (6/2). 

Agus menjelaskan, lonjakan PMI 


PMI 
MANUFAKTUR 
NEGARA-NEGARA 
ASEAN 

JANUARI 2. 


(5 TERTINGGI) N 
A. na 


NEGARA PMI MANUFAKTUR 


Thailand “154,5 
Filipina “53,5 | 
Singapura "51,9 | 
Indonesia 513 
Myanmar 21 49,6 | 


Sumber: S&P Global 
GRAFIS: BAGUS/JAWA POS 


manufaktur Indonesia tersebut 
lantaran kenaikan tingkat output 
dan permintaan baru. "Artinya, 
para pelaku industri masih optimis- 
tis dan merespons secara positif 
sejumlah kebijakan dan kondisi 
ekonomi nasional. Sehingga 
mereka memperluas aktivitas untuk 


produksi dalam upaya memenuhi 
kebutuhan pasar domestik dan 
ekspor, bebernya. 

Economics Associate Director S&P 
Global Market Intelligence Jingyi 
Pan mengatakan, PMI manufaktur 
Indonesia pada awal tahun ini 
menunjukkan perbaikan. Tercatat, 
output maupun permintaan baru 
mengalami kenaikan pada bulan 
lalu pada laju tercepat selama tiga 
bulan dengan pertumbuhan secara 
fraksional lebih baik dari segi pen- 
jualan. "Ekspansi produk diperkuat 
oleh penjualan yang lebih baik 
merupakan pertanda positif untuk 
sektor manufaktur,” ujar Jingyi. 

Di sisi lain, Ketua Umum Kamar 
Dagang dan Industri Indonesia Ars- 
jad Rasjid menyatakan, potensi 
sumber daya alam (SDA) dalam 
negeri perlu dimanfaatkan secara 
optimal dalam program hilirisasi. 
”Kita harus memanfaatkan kekayaan 
SDA kita untuk diolah sebaik mung- 
kin dan menghasilkan nilai tambah," 
terangnya. (agf/c9/ dio) 


JAWATIMUR 


3 @S Aksi Demo Warnai Sidang 


Atmosfer : 


“C Praperadilan Fahim Mawardi 


JEMBER - Perkara dugaan tindak asusila dengan 
tersangka Fahim Mawardi, pengasuh Pesantren 
Al Djaliel 2, Jember, memasuki babak lanjutan. 
Kubu Fahim melayangkan gugatan praperadilan 
terhadap Polres Jember. 

Proses persidangan sudah berlangsung. Kemarin 
(6/2) Pengadilan Negeri (PN) Jember menggelar 
sidang dengan agenda replik. Namun, sidang itu 
ditunda. Agenda sidang praperadilan kemarin di- 
warnai demonstrasi . Aksi itu digelar Aliansi Tolak 
Kekerasan Seksual (TKS) Jember yang mengawal 
proses sidang kasus tersebut. 

Koordinator lapangan Abdur Rahman Wahid 
menjelaskan, melalui aksi tersebut, pihaknya meminta 
agar Pengadilan Negeri (PN) dan Polres Jember tegas 
memproses kasus Fahim. Serta meminta agar tidak 
ada pihak yang menghalangi proses. ” Kami juga minta 
agar pemerintah menyediakan ruang aman bagi korban 
dan transparansi proses peradilan kasusini, jelasnya. 

Untuk diketahui, sidang praperadilan itu dimulai 
pekan lalu. Kubu Fahim (selaku pemohon) keberatan 
dengan penanganan perkara yang dilakukan Polres 
Jember yang mereka anggap tidak prosedural. 

Seperti diberitakan sebelumnya, perkara itu 
bermula ketika HA, istri Fahim, melaporkan sang 
suami ke polres. Dalam perkembangannya, Fahim 
telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan 


Yayasan Pondok Pesantren @omaruddin 


Sampurnan Bungah Gresik 
Sekretariat: Jl Raya Bungah No 01, Bungah, Gresik, 
Jawa Timur 61152 (031) 394 9503 


Pusat Pengembangan Pendidikan Islam yang Profesional dan Akuntabel 
dalam Membentuk Generasi Ulul Albab yang Cendekia dan Berkarakter Pesantren 


SelamagHarlah 


YAbadINUI 
1944 144AIHI 


Mendigdayakan Nahdlatul Ulama 
Menjemput Abad Kedua 
Menuju Kebangkitan Baru 


Drs. K.H. M. Nawawi, M.Ag. 


Ketua Yayasan PP @omaruddin 


K.H. Moh. Iklil Sholih, M.Pd.I. 


Pemangku Ke-9 PP @omaruddin 


Unit Pendidikan: 
TK Muslimat NU 03, KB Muslimat NU 08, MI Assaadah, MTs Assaadah I, MTs Assaadah II, 
SMP Assaadah, SMA Assaadah, MA Assaadah, SMK Assaadah, Universitas @omaruddin, 
Madin @omaruddin, Lembaga Tahfidzul @ur'an 


karena diduga melakukan tindak asusila terhadap 
empat santriwati di pesantren itu. 

Versi polisi, Fahim menikahi mereka. Tapi, dilakukan 
secara sepihak. Tanpa wali maupun saksi. Diadisangkakan 
melanggar Pasal 82 Ayat 1 dan Ayat 2 juncto Pasal 76E 
tentang Perlindungan Anak denganancaman penjara 
paling lama 15 tahun. (fag/nur/c6/ris) 


Dream |D Patent 


Gasnpdoomelt bin pan 


Jali ABAD NAHDLATUL ULAMA 
Teuma Kasih kepada : 


£a 


SEKOLAH KRISTEN 
KALAM KUDUS (SKKK) 


SL 


(sa) 
. 
4 
.“- 
"SURABAYA 


MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SEKOLAH & GEREJA KRISTEN KALAM KUDUS 
yang telah mendaftarkan Merek nama Tempat Ibadah & Sckelah di: 

2871 3999 
dream” d. 0816 1540 3999 8: 


Rungkut Asri Tengah XV/9 | Galaxy Mall 1 Lt 2 TZ 21 | HR Muhammad B35 
@ditcamid paten PATEN MEREK £ IZIN USAHA 
CIPTA - NIB - UD CV PT PMA 

AYO PATENKAN ! 


TEMPAT IBADAH, SEKOLAH, TOKO, RESTO & PRODUK BISNIS ANDA 
0522 4111 2929 - 0852 3279 3063 - 0851 0033 4999 


KELUARGA BESAR 


MAN 2 GRESIK 


Mengucapkan 


Selamat 
Hailah NU 


Sx 
144 NAAM 


INFO PPDB MAN 2 GRESIK 


@ ppdb.manzgresik.sch.id Pe SAMARI 
@ 0222-1921-1768 LA MAN 2 GR 


N 
@ ewoww oa (9) sos (nj an2 oren (E) www manderesn senid 


« Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Apabila ada yang tidak sesuai berdasarkan persepsi, panitia 


Sponsored by: 


mandiri 


to) G3 
Jawa Pos Gpkrindo FS 


berhak melakukan pembatalan secara sepihak. - Sebagai syarat sah voting dan hadiah, balot wajib diisi lengkap. 


“aa » 
- 

WEHONDA LATULPE G PenAMiNA 

JawaPos" JawaPos.com 


Jawa Pos 


SATU ABAD NU 


SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 6 


NU Siap Perkuat Peran Hadapi Abad Ke-2 


Tak Perlu Islamisasi, 
ukup Santrinisasi 


NU segera memasuki usia abad kedua. Banyak 
tantangan yang harus dihadapi di masa depan. 


Wakil Presiden sekaligus Mustasyar PBNU Ma'ruf 


Amin menyampaikan, NU ke depan harus menjadi 
organisasi yang konsisten melakukan perbaikan. 


Akhyar dan Gus Yahya Cholil 
Staguf mampu membawa NU 
lebih bermanfaat. Kemudian 
jugalebih berkah dibandingkan 
masa-masa sebelumnya. 
Pada bagian lain, Rektor 
Universitas Islam Internasio- 


MA'RUF mengatakan, pe- nal Indonesia (UIII) Koma- 
kerjaan rumah (PR) NU secara ruddin Hidayat mengenalkan 
kelembagaan adalah bagai- NU ke mahasiswanya yang 
mana umat disiapkan dengan berasal dari berbagai negara 
baik. "Agar menjadi umat pada 30 Januari lalu di Depok, 


yang kuat dan mampu meng- 


Jawa Barat. Dia mengatakan, 


hadapi berbagai masalah,” Tantangan NU organisasi semacam NU itu 
kata Ma'ruf setelah membe- ked tilebih penting. Sebab, NU menjadi 
rikan kuliah umum kepada Papa pas GO pengawal kehidupan yang 
taruna Akademi Angkatan berat. Tapi, insya toleran, inklusif, dan modern. 
Laut (AAL) di Surabayakema- — Allah kalau kita solid, — Diamengatakan, salah satu 
rin (6/2).Ma'ruf menekankan, — kita satu barisan, ciri NU adalah kedekatannya 
warga NU harus menjadi tantangan besar dengan kultur lokal. NU begitu 
pembimbing umat yanglain. kan iadi kecil” menonjol dalam sikapnya 
Karena itu, NU harus terus — #KAN JAGI KECIL. yang menghargai tradisi lokal. 


meningkatkan peran di level 
nasional maupun global. 
Padamomen malam anu- 
gerah menyambut Satu Abad 
NU di Jakarta (31/1), Ma'ruf 
mengakui tugas-tugas yang 
diemban NU itu berat, besar, 
dan luas. "Tugas utamanya 


KH SAID A@IL SIROJ 
Ketua umum PBNU 
periode 2010-2021 


itu mau menjadi mualaf atas 
inisiatif sendiri. Dia menegas- 
kan, yang dilakukan NU adalah 
santrinisasi, bukan Islamisasi. 


Bahkan, tradisi lokal juga 
menjadi instrumen dakwah- 
nya. "Ini penting untuk di- 
kenalkan ke mahasiswa-ma- 
hasiswa kami. Mereka su- 
paya tahu dari tokohnya 
langsung,” katanya. Pada 
momen tersebut, Ketua Umum 


KOMPAK: Ribuan anggota Banser berlatih gerakan tari di GOR Delta, Sidoarjo, kemarin. Gerakan tari tersebut dikoreograferi oleh Denny Malik. analan kerja perbaikan, La 2 ln TN Nana Peng Nanga Mona 
tanya. Seperti yang pernah perbaiki orang-orang NU diundang untuk menyam- 
dikatakan Hasyim Asyari sendiri supayamenjadiumat paikan kuliah umum. 
bahwa tugas NU itu meru- yang terbaik. Umat yang — Komaruddin menuturkan, 
pakan kerja perbaikan. Tugas 'mampumenjalankantugas ketika Islam lahir, pada abad 
sepertiitujugadiembanpara amarmakrufnahimungkar ketujuh di Indonesia yangsaat 
nabi di masanya dulu. sesuai dengan dakwah ke- itu dikenal Nusantara sudah 

Dalam menjalankan tugas ilmuan.Diajugamenekankan berkembangkebudayaan dan 

perbaikan, NU harusmeng- bahwamenjagaatau men- tradisi lokal. Masuknya Islam 

AMANKAN gunakan langkah-langkah cintai bangsa merupakan ke Nusantara tidakmemun- 

B Pakan yangdidasarkanpadapaham bagian dari iman. Hubbul culkangejolakyangluar biasa. 
ara personel . : ' 

kepolisian ahlussunnah waljamaah. wathan minal iman. Bahkan, NU serta Muham- 

dikerahkan Yaitu, cara berpikir NU yang — Sementaraitu, Ketua Umum  madiyah sama-sama berdiri 

untuk mem- moderat, dinamis, tidakstatis, ' PBNU Periode2010-2021 Said sebelum Indonesia merdeka. 

Back 5 Ao aan dan tidak konservatif. Agil Siroj mengatakan, tan- — Dua organisasi itu ikut 

lokasi eka ”Bahasasaya, memperbaiki tangan NU ke depan pasti memperjuangkan kemer- 

1 Abad NU umat itu santrinisasi umat. lebihberat.”Tapi,insyaAllah dekaan. Dia mengatakan, 

di mun Jadi, umat ini kita santrikan kalau kita solid, kita satuba- Indonesia dibangun dan 


DIMAS MAULANA/JAWA POS 


semua supaya mirip santri,” 
katanya. Dia menegaskan, 


risan, tantangan besar akan 
jadi kecil,” ujarnya. Dia men- 


diperjuangkan gerakan sosial 
melalui NU dan lainnya. "Ber- 


NU tidak perlu melakukan doakansupayaNU kedepan beda dengan di Timur Tengah, 
Islamisasi. Sebab, bisameng- lebih maju dan sukses. Kiai negara diturunkan oleh raja. 
ganggu hubungan antarpe- Said menyatakan, duet ke- Ataupaksaan dari pihak luar, 


meluk agama. Kecuali orang 


pemimpinan Kiai Miftachul 


jelasnya. (wan/c19/oni) 


pb kalis Aai | P 

D KH Hasyim Asy'ari (1926-1947) 

@A KH Wahab Hasbullah (1947-1971) 

£ AA KH Bisri Syansuri (1971-1980) 
AN 

“9 KH Ali Ma'shum (1981-1984) 

@& KH Achmad Siddig (1984-1991) 


@ KHAII Yafie (1991-1992) 
&@ KH Ilyas Ruchiyat (1992—1999) 
& KH M.A. Sahal Mahfudh (1999—2014) 
KH Ahmad Mustofa Bisri (2014-2015) 
) KH Ma'ruf Amin (2015-2018) 
) KH Miftachul Akhyar (2018-2027) 


| Ketuz m Tanfidziyah 

D H Hasan Gipo (1926-1929) 

"3 KH Ahmad Noor (1929-1937) 
3 KH Mahfud Siddig (1937-1944) 
3 KH Nahrawi Tahir (1944—1951) 


@ KH Muhammad Dahlan (1954—1956) 
KH Idham Chalid (1956-1984) 
@ KH Abdurrahman Wahid (1984-1999) 
) KH Hasyim Muzadi (1999-2015) 
D KH Said Agil Siroj (2015-2021) 
KH Yahya Cholil Staguf (2022-2027) 


2 KH Abdul Wahid Hasyim (1951-1954) 


Pendirian 
BUMNU 


JEMBER - Gerakan kemandirian 
ekonomi NU dimulai di Jember. Hal 
itu ditandai dengan pendirian Badan 
Usaha Milik NU (BUMNU ) grosir. 
Acara tersebut dihadiri Ketua PBNU 
Alissa Ootrunnada Wahid. 

Alissa menjelaskan, BUMNU grosir 
di Jember merupakan prototipe yang 
akan menjadi contoh di seluruh dae- 
rah. "Nanti ada 250 titik, kita cicil, 
ini (BUMNU grosir Jember) modelnya. 
Grand openingjuga akan dipusatkan 
di sini (Jember), terangnya, seperti 
dilansir Jawa Pos Radar Jember. 

Anggaran yang dialokasikan NU untuk 
pendirian BUMNU mencapai Rp 15 
miliar. Tiga hari ke depan, softopening 
akan dilakukan dan warga Jember bisa 
melakukan pembelian di BUMNU grosir. 
Sementara itu, grand opening dilakukan 
setelah dua minggu. ”Saat ini kami 
fokus pada pencanangan gerakan 


kemandirian ekonomi NU, imbuhnya. 

Bupati Jember Hendy Siswanto me- 
negaskan, kekuatan BUMNU harus 
bisa meng-cover kebutuhan nahdliyin 
dan masyarakat pada umumnya. 
Pencanangan kemandirian ekonomi 
melalui badan usaha tersebut, kata 
dia, yang terpenting adalah animo 
masyarakat untuk melakukan transaksi. 
"Pemkab siap back up apapun yang 
menjadi kebutuhan BUMNU grosir 
di Jember,” ungkapnya dalam seremoni 


MEGA SILVIA/JAWA POS/RADAR JEMBER 


PROTOTIPE NASIONAL: Alissa Wahid menghadiri pendirian Badan Usaha Milik NU (BUMNU) 
grosir di Kaliwates, Jember, kemarin (6/2) siang. 


pencanangan gerakan kemandirian 
ekonomi di halaman BUMNU grosir, 
Kaliwates, kemarin (6/2) siang. 

Dia mengajak NU untuk berjalan 
beriringan dan menyinkronkan dengan 
program pemkab dalam menekan laju 
inflasi hingga menurunkan kemiskinan 
ekstrem. "UMKM harus tumbuh, ka- 
tanya. Menurut dia, UMKM adalah 
bagian dari ekonomi kemasyarakatan 
yang mampu menopang kekuatan 
ekonomi warga Jember. (sil/c18/oni) 


Sumber: PBNU 


GRAFIS: ADIT/JAWA POS 


NU, Peci, dan Sandal 


PRESIDEN Ke-5 RI Me- 
gawati Soekarnoputri punya 
kenangan tersendiri me- 
ngenai NU. Kenangan itu 
dia ceritakan saat menerima 
penghargaan mewakili ayah- 
nya, Soekarno, di Taman 
Mini Indonesia Indah (TMII), 
Jakarta, Selasa (31/1) lalu. 

Megawati menceritakan, 
sebagai anak presiden kala 
itu, dirinya diajari tentang 
sopan santun dalam ber- 
pakaian. Setiap kali ada 
tamu, harus tampil rapi. 
Namun, suatu ketika, saat 
masih SD, Megawati men- 
dapati rombongan orang 
dengan tampilan berbeda 
bertemu dengan Soekarno. 
”Pakai peci, baju koko, sa- 
rung, dan memakai sandal,” 
kata Megawati. 

Melihat penampilan rom- 
bongan itu, Megawati me- 
ngadu ke Soekarno dengan 
berbisik. Megawati protes 
karena menganggap pakaian 
rombongan tamu itu tidak 


AN 
DOKUMENTASI PBNU 


WAKILI AYAH: Megawati Soekarnoputri 
menerima penghargaan Anugerah NU 
untuk Soekarno di Jakarta (31/1). 


rapi. "Itu tamu Bapak (Soe- 
karno) kenapa gak pakai 
sepatu? Jadi, bapak saya 
bingung (menjawabnya) 
kan,” tutur Megawati. 
Seketika itu Soekarno me- 
minta Megawati untuk diam 
dan keluar ruangan dulu. 


Soekarno berjanji menjawab 
pertanyaan itu setelah rom- 
bongan tamunya pulang. 
Benar saja, setelah tamu 
pulang, Soekarno berpesan 
kepada Megawati supaya 
tidak bertanya seperti itu 
lagi.” Karena tidak sopan," 
kata Megawati. 

Soekarno lantas menceri- 
takan kepada Megawati bah- 
wa rombongan yang datang 
mengenakan peci, sarung, 
dan sandal itu adalah para 
pejuang dari kalangan NU. 
”Saya (waktu itu) mana me- 
ngerti NU itu apa,” tuturnya. 

Dari pengalaman itu, Me- 
gawati akhirnya bisa menge- 
nali karakteristik orang-orang 
NU. Termasuk Wakil Presiden 
Ma'ruf Amin yang saat itu 
duduk di depan Megawati. 
Kebetulan, waktu itu Ma'ruf 
Amin mengenakan peci, 
sandal, dan sarung. Mirip 
seperti rombongan tamu 
yang bertemu dengan Soe- 
karno dulu. (wan/c19/oni) 


HARLAH 1 Abad Nahdlatul 
Ulama (NU) adalah penanda 
semangat baru untuk meng- 
hadapi tantangan zaman ke 
depannya. Tak terhitung ba- 
nyaknya sejarah terukir me- 
ngiringi langkah NU selama 
100 tahun ke belakang. Kini, 
di usia satu abad, saatnya 
NU merapatkan barisan untuk 
menjawab tantangan zaman 
dengan energi yang baru. 

NU menjadi fondasi dan 
napas dari keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indo- 


Jawa Pos 


SATU ABAD NU 


SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 7 


Pesantren dan Santri Harus Melek Digital 


nesia. NU harus bisa menjadi 
fondasi kebangkitan pen- 
didikan dan perekonomian 
umat. Perubahan zaman 
yang terjadi hari ini salah 
satunya digitalisasi. Digi- 
talisasi mengakibatkan per- 
ubahan lanskap lapangan 
kerja dan pembukaan jenis 
usaha. Akan banyak lapa- 
ngan pekerjaan yang hilang 
dan banyak lapangan kerja 
baru yang tumbuh. Ini yang 
harus diantisipasi oleh kita 
semua. Program NU Tech 


NAPAK TILAS 


- 
FRIZAL/JAWA POS 


Sepeda Kiai Mahfudz 


SEPEDA yang selalu dipakai KH Mahfudz ketika 
menjabat rais aam NU Madiun periode pertama. 
Dengan sepeda itulah, Kiai Mahfudz menghadiri 
beberapa pertemuan NU tingkat nasional. Konon, 
salah seorang santri yang sedang menunaikan 
ibadah haji mengaku pernah melihat Kiai Mahfudz 
di Saudi bersama sepedanya. Sepeda itu menjadi 
salah satu koleksi Museum NU. (") 


Saksi Salawat Badar 


KH ACHMAD 
Syakir Ali 
menunjukkan 
kitab Durratun 
Nashihin yang 
menceritakan 
kisah lahirnya 
salawat badar 
berbahasa Jawa 
yang ditulis 
dengan huruf 
Arab pegon. 
Salawat badar 
kini sering 
dilantunkan di 
masjid dan 
musala 
menjelang 
maupun 
setelah azan. (") 


| 
Pin meh NN yA 
fa 


33 PAN 


- APN ya? 2 


0 2 
Kg 


FRIZAL/JAWA POS 


Dokumen Pertama 


SURAT pertama tentang pengakuan pemerintahan 
Hindia-Belanda terhadap jamiyah Nahdlatul 
Ulama. Dokumen tersebut juga mencantumkan 
logo pertama NU. Di atas meja itulah dokumen- 
dokumen tersebut diteken. Dokumen dan meja 
itu kini menjadi koleksi Museum NU. (") 


#3 


Lk SN ET tak 
ea 
Srikandi NU 


SUKARELAWATI Muslimat NU mendemonstrasikan 
kemampuan bongkar pasang senjata di Jakarta pada 
1965. Saat itu Muslimat NU juga terlibat dalam Angkatan 
Dwikora. Foto ini tersimpan di Museum NU. (") 


FRIZAL/REPRO/JAWA POS 


merupakan salah satu yang 
harus diapresiasi karena 
melibatkan pesantren dan 
para santri agar melek digital. 

Selain NU Tech, terdapat de- 
lapan program lain yang di- 
selenggarakan dalam rangka 
Harlah 1 Abad NU. Yakni pem- 
bentukan NU Women, Festival 
Tradisi Islam Nusantara, Anu- 
gerah Tokoh NU, Pekan Olah- 
ragaNU, Religion of Twenty/ 
(R20), Gerakan Kemandirian 
NU, Muktamar Fikih Per- 
adaban, serta Resepsi Satu 


- 
ta 
1 
v 


ERICK THOHIR 


Ketua Steering Committee 
Harlah 1 Abad NU/Menteri BUMN 


Abad NU. Kami ingin NU de- 
ngan jaringan pesantrennya 
menjadi tonggak kebangkitan 
ekonomi nasional. Hal ini se- 
laras denganinstruksi Presiden 


Joko Widodo bahwa Kemen- 
terian BUMN harus mampu 
mengintervensi kesenjangan 
ekonomi yang terjadi. 
Indonesia sebagai negara 
dengan jumlah penduduk 
muslim terbesar di dunia 
justru lebih banyak berperan 
sebagai konsumen. Dalam 
industri halal dunia, Indonesia 
belum masuk lima besar. Ar- 
tinya, ada sesuatu yangharus 
kita perbaiki sama-sama. 
Kami telah meminta Himbara 
(Himpunan Bank Milik Ne- 


gara) untuk memastikan pen- 
dampingan terhadap kewi- 
rausahaan pesantren ini 
bersama Kementerian Ko- 
perasi dan UKM. Kamijuga 
memastikan para BUMN yang 
punya ahli tertentu yang di- 
inginkan pengurus cabang 
NU tertentu bisa membantu 
keahlian, apakah itu pema- 
saran, perbaikan produk, 
digitalisasi, dan lain-lain. 
Tak terkecuali untuk perem- 
puan Indonesiayangtergabung 
di dalam NU, untuk ikut ber- 


kontribusi menggerakkan roda 
ekonomi. Begitu banyak ha- 
rapan disematkan kepada 
perempuan, khususnyapara 
muslimah NU, agar bisa ber- 
peran lebih aktif di tengah 
masyarakat dan berdaya bagi 
sesama. Tak lagi menjadi pe- 
nonton, namun juga menjadi 
penggerak.roda-rodaekonomi 
Indonesia. Dengan nawaitu 
yang baik, BUMN akan setia 
mendorongpenguatan peran 
perempuan dalam keluarga 
dan masyarakat. (agf/c9/oni) 


DOKUMENTASI RS ISLAM SURABAYA 


MENJULANG MEGAH: Gedung baru di kompleks Rumah Sakit Islam Surabaya di kawasan Wonokromo. Gedung tersebut menjadi salah satu ikon di wilayah Surabaya Selatan. 


Berawal dari Jalan Kertopaten 


Kilas Balik 
Berdirinya NU 
di Surabaya 


SURABAYA - Jalan Kerto- 
paten, Kelurahan Sidodadi, 
Kecamatan Simokerto, 
Surabaya, sangat bersejarah 
bagi Nahdlatul Ulama (NU). 
Di sanalah, organisasi yang 
kini berusia satu abad itu 
didirikan pada 31 Januari 
1926. Bertepatan dengan 16 
Rajab 1344 Hijriah. 

Pendirian NU berlangsungdi 
rumah KH Abdul Wahab Has- 
bullah di Jalan Kertopaten. 
Sebetulnyaiturumahmertua- 
nya bernama Haji Musa. Di 
rumahitulah, pada 1914, Wahab 
Hasbullah muda mendirikan 
organisasi bernama Tashwirul 
Afkar. Saatituusianya 26tahun. 

"Ini semacam kelompok 
diskusi yang menjadi kawah 
pemikiran Kiai Wahab” kata 
sejarawan NU Riadi Ngasiran 
kepada Jawa Pos kemarin (6/2). 

Sebagai ulama yang pemikir, 
jelas Riadi, Kiai Wahab ber- 
kiprah mendirikan sejumlah 
organisasi. Selain Tashwirul 
Afkar, dia mendirikan or- 
ganisasi pergerakan Nahdlatul 
Wathon atau Kebangkitan 
Tanah Air pada 1916. Kemu- 
dian mendirikan lagi Nahdla- 
tut Tujjar yang berarti Kebang- 
kitan Saudagar pada 1918. 

Kiai Wahab mendirikan or- 
ganisasi itu bersama tiga tokoh 
pesantren. Yaitu, KH Ahmad 
Dahlan Ahyad (Pesantren 
Kebondalem, Surabaya), KH 
Mas Alwi bin Abdul Aziz, dan 
KH Ridlwan Abdullah (Bu- 
butan). Mereka juga menjadi 
tokoh awal berdirinya NU. 
Sebelum NU berdiri, sudah 
terbentuk tiga pilar. Yaitu, 
Nahdlatul Wathon, Tashwi- 
rul Afkar, dan Nahdlatut Tuj- 
jar. "Ini semacam jadi pe- 
mantik, tuturnya. 

Nah, pada saatmendirikan 
NU, para ulama berkumpul 
di Jalan Kertopaten. Sejumlah 
kiai dari berbagai daerah 


Un 


berdatangan pada hari ber- 
sejarah itu. Tokoh utama ten- 
tu Hadratusyekh KH Hasyim 
Asyari. Juga, KH Wahab Has- 
bullah, KH Bishri Syansuri 
(Jombang), KH Asnawi (Ku- 
dus), KH Nawawi (Pasuruan), 
KH Ridwan (Semarang), KH 
Ma'shum (Lasem), KH Nahra- 
wi Thohir (Malang), Ndoro 
Munthaha (menantu Syaikho- 


FRIZAL/JAWA POS 
SAKSI SEJARAH: Kantor PCNU Surabaya di Jalan Bubutan VI Nomor 2, 
Surabaya. Gedung bernama Hoobstuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) 
itu pernah menjadi kantor pertama PBNU. 


na Kholil, Bangkalan, Madura), 
KH Abdul Hamid Fagih (Gre- 
sik), KH Abdul Halim Leuwi- 
munding (Cirebon), KH 
Ridlwan Abdullah (Surabaya), 
KH Mas Alwi bin Abdul Aziz 
(Surabaya), dan KH Abdullah 
Ubaid (Surabaya). 

Pada awal-awal berdiri ta- 
hun 1926-1930, pertemuan 
pengurus NU sering digelar 


di Gedung Onderling Belang. 
Bangunan itu terletak di Jalan 
Penghela Nomor 2, Surabaya. 
Gedungtersebut pernah di- 
fungsikan sebagai percetakan, 
kini menjadi kawasan per- 
tokoan. Namun tidaktercatat 
sebagai aset milik NU. 

Situs sejarah perjalanan NU 
yangpalingpenting dan terawat 
sampai sekarang adalah Ge- 
dung Hoofdbestuur Nahdlatoel 
Oelama (HBNO) di Jalan Bu- 
butan VI Nomor 2, Surabaya. 
Itu adalah kantor pertama PBNU 
dan saat ini menjadi kantor 
PCNU Surabaya. Gedung terse- 
but juga menjadi Monumen 
Resolusi Jihad Fi Sabilillah NU. 

Resolusi jihad menyeru umat 
Islam di Jawa dan Madura 
untuk melakukan perjuangan 
fisabilillah demi kemerdekaan 
Indonesia dan agama Islam. 

"Monumen ini sebagai peng- 
ingat agar generasi sekarang 
tahu bagaimana perjuangan 
ulama dan santri, ujarnya. 


Selain monumen itu, jelas 
Riadi, masyarakat umum bisa 
mengunjungi gedung PCNU 
Kota Surabaya. Gedung lawas 
yang terjaga keasliannya 
tersebut bisa dikunjungi se- 
waktu-waktu. Di dalamnya 
dipasang papan informasi 
sejarah perjuangan NU. Se- 
jarah para pendiri hingga 
meletusnya resolusi jihad. 

"Gedung ini terbuka untuk 
pelajar atau mahasiswa yang 
ingin tahu sejarah NU, kata 
wakil ketua Lessumi PWNU 
Jawa Timur itu. Bangunan lain 
yang bersejarah adalah rumah 
milik KH Ridlwan Abdullah 
di Jalan Bubutan VI Nomor 
20, Surabaya. Di rumah itu, 
para muassis berdiskusi me- 
ngenai nama NU. KH Achmad 
Saiful Chalim yangjuga cucu 
KH RidIwan Abdullah menu- 
turkan, rumah tersebutmasih 
terawat sampai sekarang dan 
menjadi saksi situs bersejarah 
NU. (mar/c7/oni) 


Peningkatan Kualitas SDM Adalah Keniscayaan 


MEMASUKI abad kedua, tantangan 
Nahdlatul Ulama (NU) adalah mem- 
perbaiki kualitas SDM. NU harus menjadi 
ruang besaruntuk bisa mendidik. Tidak 
hanya pendidikan pesantren, NU harus 
melebarkan sayap di bidangkesehatan 
dan pendidikan tinggi. ” Kalau dunia 
pesantren, NU sudah tidak perlu dira- 
gukan, ucap Prof Mohammad Nuh 
kepada Jawa Pos, Sabtu (4/2). 

Masyarakat mengenal, pendidikan pe- 
santren ya NU. Yang sudah mencetak 
ribuan santri. Namun, itusaja tidak cukup 
untuk menampung NU ke depan. 

Nuh mengibaratkan pesantren baru 
merupakan titik. Untuk bisa hidup dan 
berkembang, NU harus mempunyai 
ruang. Karena itu, untuk mencapainya, 
perlu ada titik-titik lain yangmembentuk 
garis, lalu menciptakan bidang, dan 
selanjutnya terbentuk ruang. Perlu ada 
pilar-pilar baru bagi NUke depan. Pilar 
baruyangmesti diperkuat adalah bidang 
pendidikan tinggi dan rumah sakit. 

Saat menjabat Mendikbud, Nuh ikut 
mengawal terbentuknya Universitas 
Nahdlatul Ulama (UNU) di Indonesia. 


Saat program itu dibuat, ada 23 UNU. 
Saatini sudah ada sekitar 40 universitas 
dengan label NU. "Tapi, jumlah perguruan 
yang terafiliasi NU jauh daripada itu,” 
ungkapnya. Jumlahnya ratusan. Namun, 
tidak langsung memakai label UN. 
Misalnya, Unisma Malang. 

Ke depan, agenda besar perguruan tinggi 
NUaadalah pengembanganssecaravertikal. 
Bukan melebar dengan memperbanyak 
prodi di satu kampus, melainkan mening- 
katkan jenjangnya. Dari S-1 ada S-2 dan 
S-3-nya secara langsung. Bukan fokus 
memperbanyak jumlah prodi S-1-nya. 

Menurut Nuh, S-1 belum bisa disebut 
sebagai mesin ilmu. Berbeda dengan 
S-2 dan S-3 yang punya basic dan ke- 
matangan ilmu lebih. "Strategi kita adalah 
mengisi ruang kosong itu,” ucapnya. 

Peningkatan kualitas SDM itu sangat 
penting bagi NU. Sebab, dengan SDM 
yang punya standar, ke depan organisasi 
bisa jadi lebih berkembang. Itu juga 
untuk menyongsong bonus demografi 
Indonesia pada 2045. 

Soal SDM yang unggul, Nuh menyebut, 
sebenarnya telah diprediksi sejak 80-an 


oleh cendekiawan muslim Nurcholish 
Madjid. Bahwa pada 20 tahunan men- 
datang, NU akan mendominasi umat. 
Dan, itu sudah terbukti saatini dengan 
gairah dan semangat generasi muda 
NU yang mengisi banyak sektor. 

Menemukan insinyur NU tidak sulit. 
Menemukan dokter NU gampang. Pun, 
di sektor politik. Dulu, orang nyari 
pemimpin daerah dari NU sulit.” Tapi, 
sekarang bisa dilihat sendiri. Gubernur 
dan bupati dari NU sudah banyak, 
paparnya. Maka, peningkatan kualitas 
SDM NU adalah keniscayaan. 

Di bidangkesehatan, rumah sakit-rumah 
sakit NU juga makin berkembang. Sudah 
adaratusan rumah sakit yang didirikan 
di daerah. Memangmasih banyak yang 
tipe D. Namun, itulah PR dan tantangan 
ke depan. Bagaimana menjadi rumah 
sakit NU sebagai pusat pelatihan dan 
pengembangan. "Sebagai center of de- 
velopment, kata Nuh. Caranya, lulusan- 
lulusan perguruan tinggi NU harus 
mengabdi di bidang ini. "Setelah itu, 
nantinya juga membentuksistem ekonomi 
yang kuat” imbuhnya. (elo/c17/fal) 


Kejutan Styles, 
Rekor Beyonce 


rammy Award 


LOS ANGELES - Tidak setiap 
hari penonton melihat Taylor 
Swift berdiri sambil bertepuk 
tangan ketika mantan kekasih- 
nya, Harry Styles, naik ke atas 
panggung. Momen langka 
itu terjadi dalam pergelaran 
Grammy Awards 2023 yang 
berlangsung di Crypto.com 
Arena, Los Angeles, pada 
Minggu malam atau kemarin 
(6/2) pagi WIB. Styles menjadi 
salah satu pemenang besar 
ketika karyanya, album Harry's 
House, memenangkan Album 
ofthe Year. 

KemenanganStylesitu cukup 
mengejutkan melihatberatnya 
pesaingdi kategori tersebut. Di 
antaranya, adaalbum Renaissance 
milik Beyonce dan Adele yang 
mengusung 30. Stylesmengaku 
sangat terinspirasi oleh setiap 
artis dalam kategoriitu. Bahkan, 
Styles kerap mendengarkan 
semua lagu dari tiap musisi itu 
ketika sendirian. 

"Dan aku berpikirpadamalam 
seperti malam ini, jelas sangat 
pentingbagi kamiuntukmengi- 
ngatbahwatidakadayangterbaik 
dalam musik,” katanya saat 
berpidato, yanglantas disambut 


Jawa Pos 


SHOW—-SELEBRITI 


SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 8 


mM 
Pem | 
, 28t 
3 - Fi 1 
. 
, GETTY IMAGES FOR THE 


“ Record of the Year 


SEBAGIAN About Damn Time (Lizzo) 
Album PEMENANG . Song of the Year 
of the Year GRAMMY £ P— 9) Just Like That 
Harry's House AWARDS, A4 — (Bonnie Raitt) 
(Harry Styles) 20234” &.- Best New Artist 
TN 
. Samara Joy 


S 


"C3 


tepuktangan dariparahadirin. tidak ada di sini, tetapi dia ada Best Music 

Album itu juga mengantarkan  disinidalamjiwanya” kataBeyon- GETIMGESFORMHE,, oo” Video 

StylesmendapatpialaGrammy  ce,yangkemudianjuga berterima | All Too Well: / 

keduanyamalamituuntukBest kasih kepadasangsuami Jay-Z, The Short Film / 

Pop Vocal Album. danketiga anak-anaknya. (Taylor Swift) Peta 
Styles memang membuat Sementara itu, Lizzo juga “ Best Easy on Me 

Beyonce kehilangan satu trofi ' mendapatkejutan manis. Lagu Traditional Pop (Adele) 

malamitu. Namun, OueenBey About Damn Time miliknya Mana Album 

tetaplahgueenyangmenduduki dinobatkan menjadi Record (Mic 2 3 el Buble) 

takhtanya di industri musik. of the Year. Itu merupakan . Best Pop Vocal AMY SUSSMAN/GETTY IMAGES/AFP 

Kendati tidak memenangkan kemenangan pertama Lizzo Album P 

Album of the Year, dia berhasil dalam kategori Big Four. TEA 

memecahkanrekorsebagaisosok —”Biarkan aku memberitahumu. (Harry Styles) 

pemenang trofi Grammy Aku dan Adele bersenang- . Best Dance/ LeharP "AN 

terbanyak sepanjang masa. senang mendukung teman- Electronic NG 

Selama lebih dari dua dekade teman kami. Ini sangat tidak Recording Ha 

berkarier,Beyoncetelahmenda- terduga” katanya. Dia juga Break My Soul 

pat32piala Grammy,termasuk ' menyapa Beyonce. "Di kelas V, (Beyonce) Topik: 

BestDance/ElectronicRecording, aku membolos sekolah untuk » Best Dance/ 

Best Dance/Electronic Music  melihatmutampil. Kamumengu- Electronic Mengelola 

Album, Best Traditional R&B '— bah hidupku, tandasnya. Sal Pan D , 

Performance,danBestR&B Song — Disisi lain, lagu Unholyyang (Beyonce) epresi “ai . 

yang didapatnya malam itu. dibawakan Sam Smith featuring 4 | 
Beyonce berhasil menggeser Kim Petras yang belakangan Bersama: — 

posisi konduktor musik Georg populer juga mendapat BestP dr. Azimatul Karimah, Sp.KJ 

Solti yang mendapat 31 piala “perhatian dari Grammy. Tak HA Ta Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 

Grammy sebelum meninggal hanyaditampilkansecara live, Performance Ada keluhan dengan depresi? 

duniapada1997.'Akuberusaha lagu itu juga memenangkan Unholy (Sam WA: 082117918866 | Telp: 031-820 2004 

untuk tidak terlalu emosional Best Pop Duo/Group Perfor- Smith & Kim 

danakumeneobauntukinene-  mance. Peras pun menjadi eat la 

rimasaja malam ini. Terima musisi transgender pertama ! 

ah yang Aa Naa Jayapas Same) 

kepadapamankuJohnny,yang tersebut. (adn/c12/ayi) FREDERIC 3. BROWN/AFP www.jawapos.com | W f@ jawapos 


IKLANJITU 


WAAH.. SUDAH LAKU! 


& Otomotif 


DI ATAS 


100 JUTA 


TOYOTA 


Hiace “22 Tgn1 dr baru,milik sdr, bukan 
bks renta-audio 575JtNg. 08170157777 


Avanza 1.3 G MT 2015 tg1 (L) htm10096 
orscatj. Selim 081332363668 


TOYOTA 


| MOBILDIJUAL | DIJUAL 


DI BAWAH 
100 JUTA 


elaelisas) Kebutuhan 


Hilang : Kutip Reg Letter C SERVIS 


a/n Ny. Soejono RR Sepatniswari, Petok 
SURYASvc 24jam 082230947279 AC,TV 


D 7507 persil 19.ad.II dan 19.b.d.III . Luas Jean : 
36m2 Lokasi Tuwowo Rejo IV Hub Ibu Kulkas,M.cuci,P.airW.Hiter,K.Ipg,M.wave 


PEMERAN 


|. SURABAYA” RABAYA Julianty 081353877778 5 
bntebete Mai 
Hlg stnk Ymh mio L-4235-AAU an.Winarti 
SURABAYA 3 SURABAYA ADMINISTRASI ningsih d/a.siwalankertosltn 3no.92e sby “.. Ba , 
MITSUBISHI TOYOTA Admin trucking,bs komp, Min SMA,Pergd Stnk Szk Shogun L-4390-VL an.Abdul Mu | 
L300 Full Box alm 12 tgn 1 (L) hitam100 JLcpt Avanza G1.3MTMO tgn1,Bendul Surimulia HH Nol, JlMargomulyo 44 — chaimin da.tandes kidul gg.makam 81sby | 
96 ors cat j.pkai istw 115jt081332363668 Merisi 94 sby,Rp97jt.tlp:081703177265 
-Alphard13/12 CbuPremSound(L)Antik- JUAL TOYOTA Pick-up Hilux Th.2012, 1 — 
Pilot(425) Type Tertinggi087855560399 Lihat Di Jl.Kapuas 62 Sby, Jam Kerja FINANCIAL BIRO JASA 
La ah: IP N BANK BENTA PATEN de AA 
bani data NY, PT. DREAM ID - KKI 546/2011 INFORMASI 
Temukan | p Kami dapat melayani : 4 0816 1540 3999 JKT (021 3952 @111 
, KREDIT CEPAT 3 Rngkt Asi Tgh XV/9 Sby -085100339999 PEMASANGAN 
. / #28 HR Muhammad 835 Sby-085232793063 
Mobil Bekas / 10 MILYAR Golany MON 1112 7221-022207772929 IKLAN JITU 
. #LA4 PERPANJANG Selfif 
Berkua | Itas Perkantoran Pondok Candra Biok TC 26 - 27 8871 eh d rea m7 -.d. 
Di Ii Pondok Candra Indah - Rungkut - Surabaya IG: @dreamidpaleni, ( 031 820 2006 
ISINI Telp. (031) 867.800 (hunting) 


A Properti 


Call Center : 0812-3137-1430 


Tanah | Rumah | Kost | Apartemen | Villa | 


HE Kh ArATIR & TEMAs AN AN 
Meanbe 01 5538 923 B3) 


peenas -t0 & Letter Sign, Iklan Kompas, Banner VWP7/ 


Rumah Usaha | Perlengkapan Rumah | Bahan Bangunan 


PENJUALAN PROPERTI 


Ruko 3 Lt. Surya Inti 

: Permata Juanda Blok A 
»|| 15-16, Sidoarjo, SHGB, 

LT/LB: 172m7516m?. 

ai) Rp 2.900.000.000,- 

(#PPN) 

Stand di JMP Plaza 1, 

"#' lantai II Blok A-50, Jl. 

Taman Jayengrono 

2-4 Sby,SHMSRS, 


EJ) BANK MASPION 


Ruko 4 Lt. Jl. Jaksa Agung | Ruko 3 Lt. Sentral 
Suprapto no.39-41 (dikenal FX Jenggolo B-07 

Komp. Sentra Fortuna Sidoarjo, SHM, LT/LB: 
Kav.18), Sby. SHGB, LT/LB: 62m71836m?. 
66m7/264m? Rp 2.000.000.000,- 
Rp 2.850.000.000,- (PPN) | 


Iklan Jitu bisa dilihat 
secara online di 


iklanjitu.id 


Pa 
24072 


Ruko 3 Lt., LT/LB: 

| 42m7126m?, di Jl. 
Karet No.63-C, Sby, 
SHGB. 


Kalimati Pabean 1-3 (blkg), 
TR Sby. SHM & SHGB, LT/LB: 


LT: 30m?. 379m7 1.033m?. Rp 2.700.000.000,- Harga Berlaku Untuk 
Rp 650.000.000,- SI Rp 6.950.000.000,- HM Hao abi 
Ruko 3 Lt. di HR. Muh, Termasuk PPN 11x, 


| Pabrik Jl. Tropodo 


1/229 Sidoarjo, SHM, 
LT/LB: 3862m7 


Rumah JI. Darmo 


Harapan VI /EH - 1A, 
m SHM, LT: 240 m2/LB: 


Wajib Tayang Hari 
Selasa, Tidak Berlaku 
Untuk Iklan Lowongan 


| Komp. Ruko Surya Inti 
$ Permata I Blok B-50 Sby, 


SHGB,LT/LB: 54m7/162m? am H1 47622. 172,50 m2, Sby. Kerja 

Rp 4.150.000.000,- . “4 33.200.000.000,- “| Rp. 2.500.000.000, 

(#PPN) (#PPN) INFORMASI 
(031) | 3292275 | 2215 


HUBUNGI: 


Wanda -0816 510693 Theresia-08113635 758 lis-0811330 261 


Roedy -0813 2627 1688 


SURABAYA PUSAT SURABAYA BARAT 
|... RUMAH | 2 |... RUMAH | ea 


GaleriaGoLf450 TelukGoLf1000 GoLf800 


DIJUAL IP... DIJUAL 2viewBGi540 PRIBADI TO82336565517 
Ry Lidah Kulon 114 Cck U/ Bisnis Lt Hj . Jual Rumah jln.Raya Wiyung No.28 
1475m2 SHM 17.5M sp deal.0811316965 mann em LS139 m SHM Hub: 08123092313 


APARTEMEN RUKO / RUKAN 


DIJUAL DIJUAL 
Apart Puncak Permai Tower B 2 kmr. Ruko jl.Balong saritama 6x25(600jt) 


Tnh Jl.Slompretan Lt490M2 Ngantong, 
Strtgs u/ Ush/Ktr/Tk. 081229987899 TP 


DIJUAL 


DUMAR Industri Bekas Depo Kontener 
It8700 SHM Per mtr 5Jt HP 0811316965 


Lt12no:17(250jt)sewa20jt081216532879 Stand Royal 2x4/250jt) -081216532879 


2 


Be ag 


Tnh Ksng t/- 5000M2. SHM. Pas utk 
Perumahan. Dalam Kota Sidoarjo , Prime 
Area, strtgs, dekat Tol H: 082223455555 


SURABAYA TIMUR 


DIJUAL 


Milk sdri shm123m2 Ibr15(bs jd 3rmh) bro 
nggalan 2c.1,2M ng anavgh 08133175058 


Rmh Mwh SHM Dhrmhusda Permai 2Lt. 
5kmr.Lb750m2.S.huni.081991563999 TP 


GARD/CAR HOME STAY KOS Nginap 
Mrh Tgh Kota Sby. 0315921653/5925275 


Baru Gress Kertajaya Indah (hook) Lt420 
(20x21), Lb500. 4KT,5KM. 085708881183 


TANAH 


DIJUAL 


DJL TNH Kav S.Bangun drh Medoan 
Rungkut 4x15 Rp. 195jt. 0821 4100 4019 


DIJUAL 


J/Sewa Gdg2LtLebaksari kenjeran 20x17 
Pin5500kontnerMsk150/th”085100818386 


DIJUAL TANAH 


JUAL 2 UNIT RUKO @3lt tot-7.5M 
na DIJUAL 


JI.PanjiMkmur, Hub: 082131420033 
Tnh Is9157m SHM plotGdg JIRy wonerjo 
Bipaggang081331556107/081332546101 


SURABAYA SELATAN 
se ROMAH 


DIJUAL 


Rmh juandaMH2 Ib105m It9Om Rp695jt 
ruko2it500jtdp09cbng0”c.081216184988 


LAMONGAN 


DIJUAL 


Tnh IndustRyMantub 8500 Shm (100.000 
/m)RyBenjeng1000/(500jt)-081216532879 


RMH dijual Jl Semangka 4 PndokCandra 
Uk 6x15 1,5Lt 700jt Nego.081234501483 


DISEWAKAN 


Rmh GSB 3 no.92.dkt.Msjd Agung.It.400 
lb.250.m.50jt/thnmin.2thn.081331381399 


PASURUAN 
aa RMAH 


DIJUAL 


Cek Kondisi 
Ba rang 
Sebelum Deal 
Iklan Jitu Bisa Dilihat 
Secara Online di iklanjitu.id 


TAMAN DAYU, Golf Regency, LT.425m2 
SHM. 2,45M. Hub : 081 2492 6969 


SPORI.: 


Jawa Pos | SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 9 


MIXED ZONE 


Berharap NU Punya 
Klub Sepak Bola 


SEBAGAI nahdliyin, Samsul Arif tentu 
sangat ingin ikut merayakan momen 
istimewa satu abad Nahdlatul Ulama (NU) 
yang puncaknya dirayakan hari ini di 
Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Sayang, 
penyerang 38 tahun itu tidak bisa hadir. 
Kemarin dia harus membela Persis Solo 
menantang tuan rumah Madura United di 
Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan. 

Di laga tersebut, Samsul bermain sejak 
menit awal dan mencetak satu gol untuk 
membawa Persis menang 3-2 atas Laskar 
Sape Kerrap. Itu adalah golnya yang kelima 
di Liga 12022-2023. 

Selain berharap NU bisa lebih baik dan 
berperan lebih besar bagi Indonesia, ada 
keinginan lain dari Samsul. Pemain kelahiran 
Bojonegoro itu berharap NU juga 
berpartisipasi aktif dalam sepak bola tanah air. 
”Saya berharap NU punya klub sepak bola, 
ujar mantan striker Persebaya Surabaya dan 
Persib Bandung itu, lantas tersenyum. 

Menurut Samsul, bukan hal mustahil NU 
bisa berkontribusi di sepak bola nasional. 
Apalagi, mayoritas warga NU juga 
menggemari sepak bola. ” Ya sama-sama 
memajukan sepak bola Indonesia,” harap 
pemain yang pernah berkostum Persela 
Lamongan dan Persibo Bojonegoro itu. 
(rid/c17/ali) 


ANGGER BONDAN/JAWA POS 


MAKIN MATANG: Samsul Arif menjadi panutan bagi pe- 
main muda, baik di dalam maupun luar lapangan. 


HASIL KEMARIN (6/2) 
Madura United vs Persis Solo 2-3 
(Alberto Goncalves 7, 66'/Samsul Arif 45” Alfath 
Faathier 46” Alexis Messidoro 90') 
Kartu Merah: Malik Risaldi 9014” (Madura United) 
Posisi L MS K GM GKP 
1.PersibBandung 21 14 3 4 37 27 45 
2. Persija Jakarta 22 13 5 4 31 18 44 
3.PSM Makassar 22 12 8 2 39 17 44 
4. Madura United 23 1 4 8 29 2437 
5. Borneo FC 1 10 6 5 38 23 36 
6. Bali United ANA 1 28 45 32 35 
1. Persebaya 1 1047 31 2434 
8.PSIS Semarang 21 9 2 10 24 21 29 
9. Persis Solo 231 19 29 2128 
10. Persita 1 8 310 28 3527 
11. Arema FC 20 8 210 20 23 26 
12. Persikabo1973 21 6 7 8 25 27 25 
13. PSS Sleman 21 41 19 27 25 
14. Dewa United 2 5 89 23 3423 
15.Bhayangkara FC 21 6 5 10 23 29 23 
16.BaritoPutera 21 4 7 10 24 3519 
17.RANS Nusantara 22 3 8 1 28 48 17 
18. Persik Kediri 1 3 TN 16 3216 
Keterangan 
L: Laga M: Menang S: Seri K: Kalah GM: Gol Memasukkan 
GK: Gol Kemasukan P: Poin 


Jawa Pos 


J 
ANGGER BONDAN/JAWA POS 


TERTUNDA: Para pemain Persebaya merayakan kemenangan 3-2 atas Borneo FC di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik (3/2). Sayang, saat tim sedang on fire, laga melawan tuan rumah PSIS Semarang harus ditunda. 


TAK ADA SANKSI WO, LAGA DIJADWAL ULANG 


Pertandingan 
Persita vs Persija dan 
PSIS vs Persebaya 
Gagal Digelar 


BOGOR - Persita Tangerang 
seharusnya menjamu Persija 
Jakarta sore ini di Stadion Pa- 
kansari, Cibinong, Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat. Tapi, per- 
tandingan itu tidak bisa terlak- 
sana. Sebab, sampai kemarin, 
izin keramaian belum turun. 

Kedua tim sebenarnya sudah 
sama-sama berada di Bogor. 
Tapi, karena izin belum ada, 
kedua tim tidak bisa menjalani 
pre-match press conference. 
Macan Kemayoran -—julukan 
Persija- seharusnya menjalani 
sesi konferensi pers pukul 
16.15 WIB, sedangkan Persita 
pukul 17.30 WIB. Tapi, agenda 
itu tidak bisa terlaksana. Persija 
juga tidak bisa menggelar offi- 
cial training yang seharusnya 
digelar pukul 16.30 WIB. 

"Karena pertandingan ditun- 
da, tim memutuskan untukpu- 
lang” ujar Muhammad Nadhil, 
media officer Persija, kemarin. 

Lain hal dengan Persija, Per- 


sita memilih untuk tetap stay 
di Bogor. ” Kami menunggu 
surat resmi di Bogor. Kalau su- 
dah dapat surat, kami pulang 
ke Tangerang” ucap Angel Al- 
fredo Vera, pelatih Persita, me- 
lalui pesan singkat. 

Laga PSIS Semarang 
melawan Persebaya Su- 
rabayayangseharusnya 
digelar besok (8/2) di 
Stadion Jatidiri, Sema- 
rang, juga bernasib sa- 
ma. Lin pertandingan 
dari pihak keamanan tidak 
turun. Akhirnya, laga pun 
terpaksa ditunda. Penundaan 
laga cukup merugikan Per- 
sebaya Surabaya. Selain kon- 
disi tim sedang bagus-ba- 
gusnya, manajemen harus me- 
relakan danayangkeluar untuk 
transportasi dan penginapan di 
Semarang hangus. 

Manajer Persebaya Yahya Al- 
katiri mengatakan, seharusnya 
tim sudah berangkat kemarin 
(6/2) pagi. Tapi, setelah men- 
dengarkabarizin pertandingan 
belum turun, skuad Green For- 
ce menunda keberangkatan. 
"Sampai jam 13.00 kemarin 
panpel dari PSIS belum dapat 
izin dari kepolisian, ada ke- 


2 MADURA UNITED vs PERSIS SOLO 3 


Sape Kerrap Kirimkan Nota Protes Kepemimpinan Wasit 


PAMEKASAN - Madura 
United belum bisa meng- 
akhiri tren buruknya di Liga 1. 
Skuad berjuluk Laskar Sape 
Kerrap itu kemarin (6/2) 
harus menerima kekalahan 
2-3 oleh Persis Solo di markas 
sendiri, Stadion Gelora Ma- 
dura Ratu Pamelingan, Pame- 
kasan. Dua gol Madura 
United dicetak oleh Alberto 
Goncalves pada menit ke-7 
dan 66. Sementara itu, tim 


4 
HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS 


PROSES AKHIR: Ketua Komite Banding Gusti Randa (kanan) menyerahkan daftar nama calon tetap 
kepada Ketua Komite Pemilihan Amir Burhannudin di GBK Arena kemarin. 


tamu membalas lewat Samsul 
Arif (45”), Alfath Fathier (46) 
serta satu gol tendangan bebas 
Alexis Messidoro saat injury 
time babak kedua (90”). 
Kekalahan itu memperpan- 
jang rekor negatif Madura 
United. Mereka baru meraih 
satu poin dari lima laga ter- 
akhir. Kekalahan kali ini sangat 
disayangkan Madura United. 
Sebab, tim tamu terlalu sering 
memperlambat permainan. 


LIGAT 


mungkinan pertandingan di- 
tunda. Padahal, bus dan hotel 
sudah siap semua, jelasnya. 
Yahya mengaku hanya bisa 
pasrah. Dia menghormati 
semua keputusan yang ada. 
"Semoga krisis ini segera 
berakhir. Kalau mau 
liganya bagus, salah 
satunya jadwal yang 
pasti,” paparnya. 
Penundaan laga PSIS 
melawan Persebaya di 
Stadion Jatidiri, Sema- 
rang, dibenarkan oleh Ketua 
Panpel PSIS Danur Rispriyanto. 
Dia menuturkan, kepolisian 
enggan memberi izin dengan 
alasan faktor keamanan. ”Ber- 
bagai upaya telah dilakukan 
oleh panpel dengan melakukan 
rapat koordinasi dengan pihak 
keamanan dan perwakilan 
suporter. Namun, dari pihak 
kepolisian belum memberi izin 
danmemberisaranlagatersebut 
ditunda, tuturnya kemarin. 
Danur pun langsung me- 
nyampaikan surat penundaan 
itu kepada Persebaya. Juga 
kepada operator Liga 1, yakni 
PT LIB, untuk diatur mengenai 
penjadwalan ulang. "Kami 
teruskan langsung mengenai 


"Ketika pemain kami jatuh, 
apakah kami minta orang lain 
untuk bantu? Dengan semua 
tim kami main dengan sema- 
ngat tinggi,” kata pelatih Ma- 
dura United Fabio Lefundes. 
"Madura bisa unggul 1-0. Tapi, 
kalau lawan mencetak gol, me- 
reka melambatkan permainan. 
Itujeleksekali” imbuhnya. 
Selain itu, kepemimpinan 
wasit Choirudin jadi sorotan 
Madura United. Komisaris PT 


hal ini ke PT LIB dan kami 
sampaikan juga kalau berbagai 
upaya untuk menggelar per- 
tandingan ini telah kami la- 
kukan, terangnya. 

Menyikapi penundaan ter- 
sebut, Direktur Utama PT 
Liga Indonesia Baru (LIB) 
Ferry Paulus mengatakan, 
pihaknya tidak menyalahkan 
klub. Karena itu, sanksi kalah 
walkout (WO) bagi tim yang 
tidak bisa menggelar pertan- 
dingan kandang akan dihin- 
dari. "LIB menghindari WO. 
Sebab, memangtidak semua- 


nya kesalahan klub. (Terkait 


Persita versus Persija), bebe- 
rapa hari lalu proses izin 
sudah diajukan ke beberapa 
tempat. Hanya, kesulitannya 
memang bukan karena klub,” 
ucap Ferry. 

Lalu, bagaimana jalan ke- 
luarnya? Mantan direktur 
olahraga Persija itu akan men- 
jadwal ulang pertandingan- 
pertandingan yang tidak bisa 
terlaksana karena terkendala 
perizinan. "LIB akan men- 


jadwal ulang di waktu yang 


memang ketat. Kami masih 


mencarikan jalannya, ujar 


Ferry. (rid/fig/c17/ali) 


PBMB Zia Ul Hag menilai 
wasit yang ditugaskan tidak 
kompeten. "Pertandingan ini 
seharusnya enak dinikmati. 
Tapi menjadi tidak enak gara- 
gara kepemimpinan wasit 
yang menurut kami tidak be- 
nar” keluh Zia. "Hariini Madu- 
ra United mengajukan protes 
resmi. Nota protes kepemim- 
pinan wasit yangjauh dari kata 
Jair play” imbuhnya. 
Sementara itu, pelatih Per- 


Pasrah 


60 


Mau bagaimana 
lagi, izin belum 
keluar. Kami ikut 
aturan saja. Kami 
ambil positifnya 
saja untuk 
persiapan lebih 
bagus lagi.” 


AJI SANTOSO 
Pelatih Persebaya 
menyatakan dibatalkannya 
laga melawan tuan rumah 
PSIS Semarang besok sedikit 
merugikan timnya. Saat ini 
skuad Green Force sedang 
on fire setelah menyapu 
bersih empat kemenangan 
di putaran kedua Liga 1 
2022-2023 


FARID S. MAULANA 


sis Solo Leonardo Medina 
menyebut Madura United 
adalah lawan paling sulit. 
Beruntung, kerja keras anak 
didiknya berbuah hasil. "Ini 
laga paling sulit karena Ma- 
dura United bermain baik. 
Kami ada beberapa kendala, 
tapi akhirnya bisa menam- 
pilkan permainan terbaik. 
Kami menampilkan bukan 
100 persen, tapi 200 persen,” 
ucapnya. (ka/c17/ali) 


KP Tidak Fasilitasi Pemaparan Visi-Misi 


JAKARTA - CEO PSIM Jog- 
jakarta dan CEO Sulut United 
Mirza Hippy akhirnya bisa 
bernapaslega. Upayabanding 
yang mereka perjuangkan 
untuk bisa lolos sebagai calon 
anggota Exco PSSI akhirnya 
diterima Komite Banding 
Pemilihan (KBP) PSSI. 

"Calon anggota exco atas na- 
ma BimaSinungdanMirza Hip- 
py diterima. Keduanya dinya- 
takan lolos dan menjadi calon 
tetap anggota exco, ujar Ketua 
KBP PSSI Gusti Randa di GBK 
Arena, Jakarta, kemarin sore. 

Bima dan Mirza awalnya sa- 
ma-sama dianggap tidak lolos 
karena dinilai belum lima ta- 


hun aktif di sepak bola Indone- 
sia. Mereka lalu melakukan 
banding dengan membawa 
dokumen pendukung. Bima 
melampirkan tambahan do- 
kumen berupa pengalaman 
aktif sebagai manajer tim 
Asiop Football Academy U-13 
dan U-14 pada periode 2017- 
2019. Asiop merupakan ang- 
gota Askot PSSI Jakarta Selatan 
dan Asprov PSSI DKI Jakarta. 
Sementara itu, Mirza menam- 
bahkan dokumen berupa pe- 
ngalaman 10 tahun aktif me- 
ngelola Indonesia Junior Soccer 
League (IJSL). Itu adalah kom- 
petisi sepak bola untukpemain 
usia 10-12 tahun. Dan, pelak- 


sanaan IJSL berada dalam ko- 
ridor Askab PSSI Bogor. 

"Alhamdulillah, puji Tuhan 
proses banding kami diterima 
oleh KBP PSSI. Selanjutnya, 
kami akan mempersiapkan diri 
menghadapi KLB dengan me- 
nyampaikan visi sebagai calon 
anggota exco. Baik kepada vo- 
ters maupun masyarakat luas, 
ujar Bima kepada Jawa Pos 
melalui pesan singkat. 

Ketua Komite Pemilihan (KP) 
PSSI Amir Burhannudin me- 
nambahkan, dengan lolosnya 
Bima dan Mirza, jumlah calon 
anggota Fxco PSSI kini menjadi 
55 nama. Posisi calon ketua 
umum PSSI tetap 5nama. Lalu, 


calon wakil ketua umum PSSI 
berjumlah 16 nama. "Tahapan 
administrasi sudah selesai. Se- 
karang tinggal pemilihan pada 
16 Februari. Kepada para ca- 
lon-calon pengurus, kami me- 
ngimbau untuk segera mem- 
bangun komunikasi dan me- 
nyampaikan visi-misi kepada 
para voter. Sehingga, para voter 
jadi punyagambaranyangjelas 
terhadap apayangmau dilaku- 
kan para calon” ucap Amir. 
Menurut Amir, KP tidak mem- 
fasilitasipemaparanvisi-misi pa- 
ra calon. "Regulasinya memang 
tidak mewajibkan itu. Jadi, akan 
kami pantau melalui media- 
media, tegas Amir. (fig/c17/ali) 


SPORTAINMENT 


OTAL FOOT BALL 


Jawa Pos SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 10 


INJURY TIME 


CRISTIANO RONALDO 


1 
INSTAGRAM @CRISTIANO 


HAPPY BIRTHDAY: Perayaan ulang tahun ke-38 Cristiano Ronaldo. 


Ultah Tiga Kue Tar 


BIASANYA, setiap perayaan ulang tahun hanya ada 
satu kue tar. Tetapi, tidak demikian dengan perayaan 
ulang tahun ke-38 Cristiano Ronaldo pada Minggu 
(5/2). Dalam acara ulang tahun pertama CR7 di luar 
Benua Eropa itu, terdapat tiga kue tar sekaligus. 

Seperti dikutip Goal, dalam pesta tersebut, CR7 
mengundang tiga pihak yang dekat dengannya sejak 
memperkuat klub Arab Saudi Al Nassr FC. 

Antara lain dua rekan semasa kecilnya, Miguel Paixao 
dan Jose Semedo. Lalu, jurnalis El Chiringuito yang dikenal 
memiliki hubungan dekat dengannya, Edu Aguirre, beserta 
sang istri, Julia Salmean. Ada pula manajer pribadi Ricky 
Regufe dan agen Ronaldo, Miguel Margues. 

”Terima kasih kepada semua yang sudah mengucapkan 
selamatulangtahun kepadasaya. Berbahagiamenghabiskan 
hari bahagiaini bersamakeluargadanteman-temanku, unggah 
Ronaldo di akun Instagram-nya, @cristiano. (ren/c19/dns) 


Hurri Kane Membidik 


Rekor Big Al 


Aku bertemu dengan Alan 
(Shearer) awal pekan ini. Aku 
tidak yakin dia akan senang 


sekarang (dengan capaian 200 gol 

di Premier League, Red). Aku akan terus 
mencetak gol (untuk memburu rekor Shearer 
sebagai top scorer sepanjang masa Premier 
League dengan 260 gol, Red). 


HARRY KANE 


Bomber Tottenham Hotspur yang menjadi pencetak gol terbanyak 
ketiga di Premier League setelah Shearer dan Wayne Rooney (208 gol) 


Gelar Juara City Bisa Dicopot 


JANJI SANG FILSUF: 


Melanggar 


seandainya ada 


kecurangan yang 
terbukti dilakukan 


Pep Guardiola 1 : 

Spa Lebih dari 100 Aturan 
inggalkan 7 "2 6 

Kanya Sa 14 ” Laporan Keuangan 


LONDON - Pepatah 
jatuh tertimpa 
tangga sedang 
dialami Man- 
chester City. 
Jatuh yang 
dimak- 
sudada- 
lah tak- 
luk 0-1 
oleh tuan 
rumah Totten- 
ham Hotspur dalam 
matchweek ke-22 Premier 
League kemarin (6/2) dini 


oleh klub 
tersebut. 


OPSI SANKSI hari WIB. City pun tetap 

YANG BISA tertinggal 5 poin (45-50) 

DITERIMA oleh pemuncak klasemen 

THE CITIZENS Arsenal dengan jumlah laga 
lebih banyak (21-20). 

@ Denda Sementara tangga menga- 


@ Pembatasan 
belanja pemain 
@ Tidak boleh aktif 
di bursa transfer 

@ Pengurangan 
poin 

@ Gelar juara 
Premier League 
dicoret 

@ Dilarang tampil 
dalam satu 
musim 


MUSIM JUARA CITY 
YANG DIINVESTIGASI 


cu kabar negatif dari oto- 
ritas Premier League ke- 
marin. Dari hasil penye- 
lidikan selama 4 tahun 
terakhir, City dinyatakan 
melakukan pelanggaran 
laporan keuangan lebih 
dari 100 kasus selama 
sembilan musim, yakni 
pada 2009-2010 sampai 
2017-2018. 

The Citizens -sebutan 
City- dianggap memani- 
pulasi laporan pendapatan 
klub. Sponsor klub dite- 
ngarai fiktif dengan kucuran 
dana diklaim berasal dari 


OLI SCARFF/AFP 


2011-2012 Manchester United Sheikh Mansour bin Zayed 
2013-2014 Liverpool FC Al Nahyan, pemilik City 
2017—2018 Manchester United di bawah bendera City 


Football Group. City juga 


TOTALSPORT 


pernah memicu kecurigaan 
karena mampu menjadi 
klub Eropa dengan pen- 
dapat terbanyak, tapi se- 
lama ini sulit memenuhi 

keterisian stadion. 

Seperti dilansir di 
laman Premier 
League, City juga 
dituding mengakali 
nilai kontrak pelatih 
dan pemainnya. Ketiga 
pelatih dalam periode 
tersebut adalah Roberto 
Mancini (2009-2013), 
Manuel Pellegrini (2013- 
2016), dan Pep Guardiola 
(2016 sampai sekarang). 

City sejatinya pernah di- 
nyatakan bersalah dalam 
pelaporan Financial Fair 
Play atau regulasi yang 
mengatur keuangan klub 
kepada UEFA. City sempat 
dihukum berat, tetapi me- 
menangi banding di CAS 
(badan arbitrase olahraga) 
sehingga ”hanya” dihukum 
membayar denda. Nah, da- 
lam aturan Premier League, 
City tidak bisa melakukan 
banding ke CAS. 

The Independent menye- 
but, Premier League akan 
meneruskan penyelidi- 
kannya sampai musim 
ini. Jika terbukti bertam- 
bah lagi kasus pelangga- 
rannya, City berpeluang 
mendapat sanksi berat. 
Mulai dari pengurangan 
poin, pembatalan gelar 
juara yang didapat selama 
periode pelanggaran, 
sampai didegradasikan 
ke Championship. 

Potensi sanksi berat untuk 


City itu pun disebut dapat 
melanggengkan jalan Arse- 
nal memenangi Premier 
League musim ini. Media- 
media Inggris juga men- 
cium adanya kons- 
pirasi sanksi lan- 
taran petinggi 
Arsenal bernama 
Murray Rosen KC 
masuk dalam ja- 
jaran komisi indepen- 
den untuk menangani 
dugaan pelanggaran City. 
"Kami sangat terkejut de- 
ngan adanya dugaan pelang- 
garan yang dialamatkan 
kepada kami, sebut City 
dalam pernyataan resminya. 
"Kami menyambut dengan 
baik penanganan ini oleh 
komisi independen asalkan 
bisa mempertimbangkan 
dengan tidak memihak 
kepada pihak-pihak tertentu 
dalam mendukung posisi- 
nya, sambung City seolah 
mencium adanya konspirasi 
sanksi untuk mereka. 
Seandainya benar dinya- 
takan bersalah, City dipas- 
tikan bakal ditinggal Pep 
musim depan. Sebab, pe- 
latih berjuluk Sang Filsuf 
itu pernah menegaskan 
bahwa dia tidak akan me- 
noleransi seandainya klub 
melakukan kebohongan 
terhadap dirinya. "Jika aku 
dibohongi, aku akan pergi. 
Aku percaya kepada mereka 
sejak hari pertama aku di 
klub dan itu pula alasanku 
membela mereka selama 
ini,” tutur Pep kepada Sky 
Sports pada 6 Mei tahun 
lalu. (ren/c17/dns) 


ANGGER BONDAN/JAWA POS 
SEMARAK: Suasana GOR Tri Dharma, Gresik, ketika menggelar 
Proliga pekan lalu (5/2). 


Gresik Host Dua Turnamen 
Skala Internasional 


Dipilih karena Animo 
Suporter yang Besar 


GRESIK - GOR Tri Dhar- 
ma akan menggelar dua 
event kelas dunia tahun 
ini. Yakni, Asian Volleyball 
Confederation (AVC) Wo- 
men Challenger 2023 pada 
18-25 Juni mendatang. 
Kemudian ASEAN Grand 
Prix 2023 pada 21-23 Juli 
mendatang. 

Menurut Wakil Ketua III 
PP PBVSI Reginald C. Nel- 
wan, Gresik atau Jawa 
Timur dipilih karena pu- 
nya animo suporter yang 
besar. ”Di tempat lain juga 
ramai, tapi fanatisme di 
sini lebih tinggi,” kata Regi 


NAIK LEVEL: 
Juara Moto2 
2022 dari Kalex 
Red Bull KTM 
Ajo Augusto 
Fernandez 
berselebrasi 
setelah GP 
Valencia, 
Spanyol (6/11). 


-sapaan Reginald C. Nel- 
wan- kepada Jawa Pos. 
"Kami ingin buat yang 
terbaik, karena yang da- 
tang kan negara dari luar. 
Kami mautidak hanya se- 
kadarnya saja, kami ingin 
kejuaraan ini ramai dan 
bisa memberikan yang 
terbaik, lanjut Regi. 
Nah, ajang AVC Women 
Challenger menurut Regi 
bisa jadi sarana atlet voli 
putri Indonesia mengukur 
sejauh mana kualitas mere- 
ka. Sementara ASEAN Grand 
Prix juga bisa jadi uji coba 
tim voli putra menuju Asian 
Games September-Oktober 
mendatang di Hangzhou, 
Tiongkok. (ka/c17/dra) 


WARLD 
CHAMP 


land Masters 2023 Super 300 
pekan lalu. PraYer ditunduk- 
kan ganda Taiwan Su Ching 


Evaluasi Jelang 
BAMTC 2023 


Heng/Ye Hong Wei. 
JAKARTA -Tim Indonesia — Pelatih ganda putra pelat- 
bersiapmengikuti Badminton nas Herry Iman Pierngadi 
Asia Mixed Team Cham- menyatakan, kondisi 
pionships (BAMTC)2023 Yeremia memang be- 
yang berlangsung di lum 100 persen setelah 
Dubai Exhibition Centre, cedera anterior cruciate 


UFA, pada 14-19 Februa- ligaments (ACL) pada 


ri mendatang. Sepekan 
jelang keikutsertaan di ajang 
beregu itu, beberapa pema- 
tangan dilakukan. 

Salah satunya di sektor 
ganda putra yang selalu 
menjadi nomor andalan 
Merah Putih dalam meraih 
poin. Di BAMTC 2023, dua 
ganda Indonesia didaftarkan. 
Yaitu, Fajar Alfian/M. Rian 
Ardianto dan Pramudya 
Kusumawardana/ Yeremia 
Erich Yacob Rambitan. 

PraYer -singkatan Pramud- 
ya/ Yeremia -—jelang BAMTC 
2023 ini mendapat sorotan. 
Sebab, hasil yang didapat di 
tiga turnamen belum begitu 
optimal. Terakhir, pasangan 
juara Badminton Asia Cham- 
pionships 2022 itu kalah di 
babak perempatfinal Thai- 


JOSE JORDAN/AFP 


pertengahan tahun lalu. 
Cedera itu membuat pemain 
PB Exist Jakarta tersebut 
absen sekitar enam bulan. 

Alhasil, tiga event yang di- 
ikuti PraYer tahun ini belum 
menunjukkan hasil maksimal. 
”Yeremia masih sering ragu- 
ragu, kata Herry IP -sapaan 
Herry Iman Pierngadi. ”Me- 
rekamasih perlu waktu untuk 
bisa kembali, lanjutpelatih 
yang mengoleksi beragam 
burung berkicau itu. 

Karena Yeremia masih ragu, 
hal tersebut berdampak pada 
tandemnya. Penampilan 
Pramudya yang bermain di 
depan net pun jadi kurang 
meyakinkan. 

"Karenaitu, mereka (PraYer, 
Red) harus bermain lebih 
tenang dan main safe saat 


raYer bing Sering Ragu 


1 


HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS 


AWAS TERPUKUL: Ganda putra pelatnas Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yacob Rambitan memiliki 
beberapa evaluasi jelang turun di BAMTC 2023 pekan depan. 


PA Ja”... 


HASIL PRAMUDYA KUSUMAWARDANA/ 
YEREMIA ERICH YOCHE YACOB 
RAMBITAN DI 2023 Tnaitand Masters 


Malaysia Open 
Indonesia Masters 


Babak 16 besar 
Babak 32 besar 
Perempat final 


di poin-poin kritis,” ucap 
Herry IP. 

Di sisi lain, pasangan baru 
ganda putri pelatnas Lanny 
Tria Mayasari/Ribka Sugiarto 


yang dipercaya mendampingi 
Apriyani Rahayu/Siti Fadia 
Silva Ramadhanti di BAMTC 
2023 juga masih banyak pe- 
kerjaan rumah. 


Si Rookie Mulai Menikmati 


Hasil Shakedown 
Test Hari Kedua 


SEPANG - Gerimis turun 
dari pagi sampai sore di Sirkuit 
Sepang, Malaysia, kemarin 
(6/2). Kondisi itu membuat 
para pembalap yang turun 
dalam shakedown test MotoGP 
hari kedua tidak bisamengge- 
ber motornya dengan mak- 


simal. Baru disatujam terakhir ' mempertahankan posisi itu 
sirkuit mulai mengering. sampai menjelang sore saat 

Dalam kondisi trek sirkuit mulai kering. 
basah itu, pembalap ”Diamulaimenikmati. 
rookie satu-satunya Dimusimpertamanya, 
di MotoGP 2023, Au- 


gusto Fernandez, mencuri 
perhatian. Pembalap Tech3 
GASGAS KTM tersebut men- 
jadi yangtercepat di sesi pagi. 
Juara Moto2 2022 tersebut 


dia (Fernandez, Red) 
butuh belajar berbagai hal 
sebanyak-banyaknya,” ucap 
Team ManagerKTM Francesco 
Guidotti terkait pembalap 
anyarnya tersebut dilansir Crash. 


"Terutama dari sisi non- 
teknis di lapangannya. Harus 
lebih sabar, lebih tenang, 
dan tidak buru-buru, ujar 
Ribka. (raf/c17/dra) 


Sayang, catatan waktu ter- 
baik Fernandez tidak berta- 
han di puncak sampai sesi 
kedua berakhir pukul 18.00 
waktu setempat. 

Samaseperti hari pertama, 
satu-satunya testrider Yamaha, 
Cal Crutchlow, kembali men- 
jadi yang tercepat dengan 
catatan waktu 2 menit 2,079 
detik. (irr/c19/dra) 


Jawa Pos 


SAMBUNGAN 


SELASA 7 FEBRUARI 2023 | 1 


PBNU Inisiatori Fikih Baru yang Lebih Damai 


Sambungan dari hal 1 


Salah satu tujuannya ialah 
meminta kemerdekaan ber- 
mazhab di Arab Saudi. Ber- 
kat kegigihan para kiai yang 
tergabung dalam Komite 
Hijaz, aspirasi umat Islam 
Indonesia yang berhaluan 
ahlussunnah wal jamaah 
diterima Raja Ibnu Saud. 

Kini kiprah NU makin di- 
akui di dunia. Saat peri- 
ngatan Harlah 1 Abad NU, 
apresiasi mengalir dari 
tokoh-tokoh dunia. Di an- 
taranya disampaikan Wakil 
Imam Besar Al Azhar Kairo 
Muhammad Al-Dhuwaini. 
Dia datang ke Surabaya 
untuk menerima penghar- 
gaan dari NU. Selain itu 
menjadi pembicara pada 
Muktamar Internasional 
Fikih Peradaban. 

Setelah mengikuti pembu- 
kaan muktamar kemarin, 
Muhammad Al-Dhuwaini 
diterima Wakil Presiden KH 
Ma'ruf Amin. Pada kesem- 
patan itu, Al-Dhuwaini me- 
nyampaikan beberapa hal. 
Antara lain permohonan 
maaf karena grand syekh Al 
Azhar tidak bisa hadir. Dia 
juga berterima kasih atas 
anugerah yang diberikan oleh 
NU. "Izinkan kami sampaikan 
bahwa pemikiran NU adalah 
pemikiran mulia,” katanya. 

Menurut Al-Dhuwaini, 
pemikiran NU menggunakan 
metodologi yang sudah teruji. 
Bagi dia, ada persamaan 
antara pemikiran NU dan 
fikih di Al Azhar Kairo. Karena 
itu, dia berharap kerja sama 


antara NU dan Al Azhar, 
termasuk pemerintah Indo- 
nesia dengan Al Azhar, ke 
depan makin ditingkatkan. 
Al-Dhuwaini juga me- 
nyinggung soal pelajar In- 
donesia yang menuntut ilmu 
di kampus Al Azhar Kairo. 
Secara latar belakang, pelajar 
Indonesia di Al Azhar Kairo 
ada juga yang dari keluarga 
NU. Menurut dia, mahasiswa 
Indonesia di Al Azhar men- 
dapatkan tempat khusus di 
hati para guru besar di sana. 
Sebab, mahasiswa dari In- 
donesia memiliki kualitas 
akademik yang bagus. Selain 
itu, perilakunya juga bagus. 
Dia mendukungjika ke de- 
pan skema pengiriman ma- 
hasiswa Indonesia ke Kairo 
ditingkatkan kualitasnya. 
Ma'ruf Amin menyampai- 
kan, Al Azhar Kairo memang 
menjadi salah satu tujuan 
utama mahasiswa Indonesia. 
Saat ini terdapat lebih dari 
10.300 mahasiswa yang ku- 
liah di kampus Islam tertua 
di dunia itu.” Tahun ini lebih 
dari 170 mahasiswa Indo- 
nesia mendapatkan beasiswa 
kuliah di Al Azhar” katanya. 
Apresiasi terhadap NU juga 
datang dari delegasi Mu- 
hammad bin Zayed Univer- 
sity for Humanities Uni Emi- 
rat Arab (UEA) Dr Maryam 
Al-Zaidi. "Konferensi ini 
sangat penting dan masya 
Allah, banyak kata-kata bijak 
yang kita dengar dari kegiatan 
ini” katanya kemarin. 
Maryam mengakui tentang 
masifnya persoalan intole- 
ransi dan koeksistensi di 


berbagai belahan dunia. 
Karena itu, dia menyam- 
paikan bahwa forum serupa 
Muktamar Internasional 
Fikih Peradaban sangat perlu 
digelar. Dia juga mengaku 
salut kepada NU yang ber- 
hasil mempertemukan de- 
legasi dari dalam maupun 
luar negeri. 

Wakil presiden juga me- 
ngatakan bahwa muktamar 
fikih peradaban sangat pen- 
ting. "Fikih yang selama ini 
dibuat mungkin sudah ber- 
usia 100 tahun. Tantangan 
yang dihadapi juga (masa- 
lah) 100 tahun lalu,” katanya. 
Padahal, kondisi saat ini 
berbeda. Persoalan masya- 
rakat juga kian beragam. 
Karena itu, dibutuhkan ka- 
jian fikih terbaru. 

Ma'ruf mencontohkan, 
pada masa lalu sering terjadi 
peperangan. Sedangkan 
saat ini kondisi masyarakat 
sudah berbeda. Karena itu, 
umat membutuhkan kajian 
fikih baru atau kontemporer. 
Sehingga bisa menyelesaikan 
persoalan dunia seperti ke- 
rusakan lingkungan, pepe- 
rangan, dan persoalan lain. 
Salah satu yang dibahas 
dalam muktamar itu adalah 
peran PBB. "PBB itu, menu- 
rut fikih lembaga seperti 
apa, katanya. 


Geopolitik Global 
Pergelaran akbar Muktamar 
Internasional Fikih Peradab- 
an berlangsung monumental 
kemarin (6/2). Kegiatan di 
Ballroom Hotel Shangri-La 
Surabaya itu dibuka Wakil 


Presiden KH Ma'ruf Amin. 
Ajang tersebut dihadiri 80 ula- 
ma dari 23 negara. 

Ketua Umum PBNU KH 
Yahya Cholil Staguf berharap 
Muktamar Internasional Fikih 
Peradaban bisa menjadi 
kegiatan rutin dari tahun ke 
tahun." Ini langkah awal. Kita 
ingin ada muktamar kedua, 
ketiga, dan seterusnya,” kata 
Gus Yahya, sapaannya. 

Melalui pertemuan ulama 
dari berbagai negara, jelas 
Gus Yahya, muktamar meng- 
hasilkan solusi. Islam harus 
sungguh-sungguh hadir 
sebagai bagian dari solusi 
masalah. Sebagai penyele- 
saian masalah. ”Dan tidak 
dianggap sebagai bagian 
dari masalah,” tuturnya. 

Menurut Gus Yahya, per- 
gelaran internasional itu 
bisa menjadi tindak lanjut 
dari forum pemimpin aga- 
ma-agama di seluruh dunia 
dalam forum R20 pada 
November 2022. Dalam fo- 
rum itu dicapai sejumlah 
kesepakatan. Salah satunya, 
para pemimpin agama se- 
pakat untuk membangun 
gerakan bersama untuk 
mewujudkan dunia yang 
lebih damai dan harmonis. 

Sejak itu, jelas Gus Yahya, 
komunitas agama di seluruh 
dunia mulai bekerja. Tujuan- 
nya mengupayakan inisiatif- 
inisiatif solusi dari perspektif 
agama masing-masing. ”Ha- 
ri ini NU menginisiasi satu 
upaya dari sisi Islam bagi 
sumbangan sebagai per- 
juangan mewujudkan per- 
adaban masa depan manusia 


Masjid Atap Tumpang dan Pondokan 
Berdinding Bambu Jadi Saksi 


Sambungan dari hal 1 


Ponpes di Desa Sumberadi, 
Kebumen, Jawa Tengah, itu 
sudah hampir lima setengah 
abad berdiri, tetap meme- 
gang teguh sejumlah tradisi 
khas pesantren salafiyah, 
sembari tentu melakukan 
beberapa perubahan di sa- 
na-sini. 

"Saat (pendirian ponpes, 
Red) itu masjid itu yang 
pertama dibangun, dari Se- 
lasa sore sampai Rabu pa- 
ginya. Jadi, azan pertama 
yang dikumandangkan 
adalah azan Subuh,” kata 
KH Afifuddin Chanif Al-Ha- 
sani atau akrab dipanggil 
Gus Afif kepada Jawa Pos 
yang bertandang pada Ming- 
gu (5/2) lalu tentang awal 
pendirian ponpes yang kini 
dia pimpin. 

Pondok yang berdiri 548 
tahun lalu dan kini memiliki 
lebih dari dua ribu santri 
dan santriwati itu baru saja 
menerima penganugerahan 
pesantren tertua dengan 
usia lebih dari satu abad 
dari PBNU. Diikuti Pondok 
Pesantren Mojosari, Loceret, 
Nganjuk, Jawa Timur, yang 
masih berjarak 230 tahun 
setelahnya. 

Takjauh dari masjid, berdiri 
sebuah pondokan yangjuga 
menjadi saksi awal berdirinya 
pesantren. "Guru saya berpe- 
san untuk mempertahankan 
satu pondokan yang ada di 
atas kolam tempat wuduagar 
dibiarkan apa adanya. Untuk 
mengenang dulu membuat 
pesantren awalnya seperti 
ini bentuknya,” ungkap ge- 
nerasi ke-16 dari keluarga 
pendiri Ponpes Al Kahfi So- 
malangu tersebut. 

Dinding pondokan masih 
menggunakan anyaman 
dari bilah-bilah bambu. 
Sebagian lagi dari papan. 
Pondokan berisi empat ka- 
mar itu masih difungsikan 
sebagai hunian santri. Ke- 
cuali paling ujung yang du- 


lunya pernah ditempati 
kakek dari Gus Afif. 

Tapi, kompleks ponpes ter- 
sebut sudah banyak dido- 
minasi bangunan-bangunan 
baru. Mulai gedung terpadu 
tiga lantai yang bersebelahan 
dengan SMK hingga gedung 
SMA di sisi belakang. 

Pesantren salafiyah itu 
memangsudah menerapkan 
pendidikan formal. Di bawah 
kepemimpinan Gus Afif, Pon- 
dokAl Kahfi menjadi pesan- 
tren pertama di Jawa Tengah 
yang memiliki sekolah me- 
nengah kejuruan (SMK). 

”Dulu ketika saya pertama 
kali pulang ke sini hanya 
tinggal lingkungan situ saja 
(masjid dan bangunan pon- 
dokan tua, Red). Lalu kami 
lakukan pengembangan. 
Kami beli tanah-tanah di 
sekitar sini” ungkapnya. 

Saat sang ayahanda, Syekh 
As-Sayyid Chanifuddin Al- 
Hasani, meninggal, Gus Afif 
masih duduk di bangku 
SMA. Tamat sekolah, dia 
melanjutkan menimba ilmu 
di sebuah pesantren di Pa- 
citan dan Jogjakarta. Pe- 
santren kemudian diurus 
kakek dan pamannya. 

Gus Afif baru balik ke So- 
malangu pada 1992. Dia 
mengenang ketika itu kon- 
disi ponpes yang terletak 
sekitar 1,5 kilometer dari Jalan 
Raya Kebumen-Kutoarjo 
tersebut memprihatinkan. 
Santri sudah hampir habis, 
tinggal sekitar tujuh orang. 

Gus Afif memulai kembali 
semuanya dari awal. Dia 
bertekad melanjutkan dak- 
wah para pendahulunya. 
"Ada satu kultur dari setiap 
generasi itu mewariskan 
sebuah tulisan yang diper- 
sembahkan ke anaknya. 
Ketika dibaca, sang anak 
akan merasa ada kewajiban 
untuk meneruskan orang 
tuanya,” terang dia. 

Sejarah Ponpes Al Kahfi 
Somalangu diawali keda- 
tangan sang pendiri, Sayid 


Muhammad Ishom Al-Hasani 
atau dikenal sebagai lagob 
Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani. 
Mubalig dari Hadramaut, 
Yaman, itu masih memiliki 
garis keturunan Rasulullah 
dari Sayidina Hasan. 

"Ketika menimba ilmu, 
Sayid Abdul Kahfi ini men- 
dapat peristiwa rohani. Da- 
lam mimpinya, beliau ber- 
temu dengan Imam Syafi'i. 
Di situ beliau minta banyak 
pemahaman tentang aga- 
ma,” ceritanya. 

Setelah dirasa cukup, Imam 
Syafi'i memintanya melan- 
jutkan dakwah Islamiah. 
Untuk mengembangkan 
Islam di tanah Jawa. Karena 
kecintaannya pada sosok 
Imam Syafi'i, Sayid Abdul 
Kahfi pun berlayar menuju 
pulau yang dimaksud me- 
lalui Kepulauan Maladewa. 
"Beliau termasuk satu-sa- 
tunya mubalig Islam yang 
masuk ke tanah Jawa lewat 
pantai selatan, tepatnya di 
Pantai Karang Bolong, Ke- 
bumen, ungkap Gus Afif. 

Pada umumnya, penye- 
baran Islam di Jawa memang 
lewat pantai-pantai utara 
berbarengan dengan jalur 
perdagangan. Adapun jalur 
laut selatan dikenal memiliki 
ombak yang lebih ganas. 

Saat itu Kebumen masih 
berupa belantara. Sebelum 
mendirikan Pondok Soma- 
langu, Sayid Abdul Kahfi 
beberapa kali berpindah 
tempat. Dari membantu 
perjuangan Sunan Ampel, 
membangun basis kekuatan 
Islam di Kudus, hingga mem- 
bantu Raden Patah di Demak. 

”Beliau kemudian dinikah- 
kan dengan putri sultan 
Demak. Baru kemudian 
meminta izin melanjutkan 
dakwah dengan membawa 
serta istri dan anaknya ke 
sini, Kebumen, lanjutnya. 

Dimulai dengan memba- 
ngun masjid tadi, sesuatu 
yang lazim ditemukan di masa 
awal masuknya Islam ke 


Nusantara. Sampai kini atap 
masjid tersebut masih ber- 
bentuk limasan tumpang. 
Di pucuknya terdapat mus- 
taka terakota asli yang men- 
jadi lambang Ponpes Soma- 
langu. Sayang, atap sengyang 
digunakan sebagai perpan- 
jangan serambi menutupi 
sebagian arsitektur masjid. 

Berbarengan dengan ber- 
dirinya bangunan tersebut, 
dibuatlah candrasengkala. 
Bentuknya berupa prasasti 
batu zamrud Siberia ber- 
bobot kurang lebih 9 kg. 
Bagian atas prasasti berbunyi 
Bumi Pitu Ina yang ditulis 
menggunakan aksara Jawa. 
Di bawahnya tertulis angka 
Arab 25 diikuti bulan Syak- 
ban dan 879 H. Lalu, di ba- 
wahnya lagi terdapat ukiran 
gambar bulus berkaki tiga. 
Prasasti yang mulanya ber- 
ada di dalam masjid itu kini 
telah dipindahkan ke ke- 
diaman Gus Afif. 

”Zaman itu orang menan- 
dai tahun dengan sebuah 
candrasengkala. Prasasti 
tersebut menandai pem- 
bangunan pondok ini. Kalau 
dalam Masehi berarti 4 Ja- 
nuari 1475,” ujarnya. 

Pada Minggu pagi lalu itu, 
beberapa santriwati masih 
duduk-duduk di serambi 
setelah melakukan tahlil 
pagi. Serambinya cukup luas. 
Tiang-tiangjati tua dengan 
upak batu di bagian tengah 
serambi menjadi penyangga. 

Di bawah kepemimpinan 
Gus Afif, Ponpes Al Kahfi 
Somalangu berusaha terus 
berkesinambungan dengan 
perkembangan zaman. 
Namun, masih ada sistem 
pengajaran khas pesantren 
salafiyah yang terus diper- 
tahankan seperti sorogan 
dan bandongan. 

”Di kesenian itu juga ada 
tradisi salawatan Jawa. La- 
gunya pakai irama maca- 
patan, tapi memang lumayan 
sulit dipertahankan regene- 
rasinya, ucap dia. (“/c9/ttg) 


yang lebih mulia, damai, 
dan harmonis, tegasnya. 
Ketua Lakpesdam PBNU 
KH Ulil Abshar Abdalla me- 
nerangkan, sejumlah per- 
soalan dibahas dalam Muk- 
tamar Internasional Fikih 
Peradaban. Salah satu yang 
urgen terkait dengan an- 
caman terhadap perdamaian 
global. "Harmoni global 
terancam oleh aktor yang 
dilakukan negara,” katanya. 
Saat ini, imbuh Gus Ulil 
(sapaannya), ada negara 
unilateral yang melakukan 
invasi dan penyerangan ke 
negara lain. Tanpa mengin- 
dahkan aturan bersamayang 
diatur oleh lembaga multila- 
teral atau PBB. Terkait per- 
soalan global itu, NU me- 
mandang tokoh agama bisa 
memainkan peran. "Kita ingin 
tokoh-tokoh agamaterlibat 
aktif dalam membicarakan 
isu global,” ucapnya. 
Termasuk membahas ke- 
dudukan PBB dalam ka- 
camata fikih. Menurut Ulil, 
hal tersebut penting karena 


banyak sekali konvensi atau 
kesepakatan dalam PBB yang 
bisa memengaruhi kehidup- 
an umat Islam. Salah satunya 
terkait penghapusan keke- 
rasan terhadap perempuan. 
"Apakah kesepakatan itu 
mengingatkan umat Islam 
atau tidak?” ujarnya. 
Persoalan lain yang diba- 
has adalah pandangan ula- 
ma atas Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 
Sebab, jelas Afifuddin, masih 
ada saja kelompok Islam 
yang merindukan lahirnya 
kembali negara khilafah 
Islamiyah. Nah, para ulama 
dalam forum fikih peradaban 
kemarin sepakat bahwa 
negara bangsa adalah sah. 
"Tentu dalam pandangan 
para kiai dan ulama sah,” 
katanya. Hanya, sambung 
dia, argumen hukum syariah 
harus dirumuskan agar bisa 
disampaikan ke publik dari 
sudut fikih dan Islam. 
Gus Yahya juga menyam- 
paikan makalah terkait 
pentingnya merumuskan 


dasar-dasar hukum fikih 
baru untuk menciptakan 
perdamaian dan harmoni 
global. Dia menyinggung 
keinginan sebagian kalangan 
Islam untuk mendirikan 
negara khilafah. 

Gus Yahya menilai kondisi 
itu tidak lagi tepat untuk 
situasi saat ini. Sebab, situasi 
global sudah berubah total. 
Dia khawatir, jika keinginan 
mendirikan khilafah diterus- 
kan, akan ada potensi keka- 
cauan global. "Tentu tidak 
tepat untuk situasi sekarang,” 
terangnya. 

Nah, berbagai pandangan 
ulama itu bakal terangkum 
dalam Deklarasi Tekad 1 
Abad NU. Itu akan dibacakan 
hari ini di GOR Delta Sidoar- 
jo. Menurut KH Ulil Abshar 
Abdalla, tekad tersebut 
menjadi visi NU ke depan 
untuk membangun tata 
dunia yang lebih damai. 
"Ini akan menjadi reko- 
mendasi bagi dunia global,” 
ujar Ulil. (wan/mar/c9/ 
c18/oni) 


Peserta Harlah Juga Bisa Beristirahat di Gereja 


Sambungan dari hal 1 


Sejumlah tempat ibadah 
turut memfasilitasi para 
peserta harlah. 

Gereja Kristen Indonesia 
(GKI) Sidoarjo, misalnya. 
Lantai 2 gereja yang berada 
di Jalan Trunojoyo 39 itu 
disulap menjadi tempat 
istirahat. Bisa menampung 
120 orang. Ruangan besar 
itu disiapkan untuk peserta 
dari MWC NU Ringinarum, 
Kabupaten Kendal, Jawa 
Tengah. "Sore (kemarin, Red) 
baru datang dua bus, sudah 
diplot di sini dari panitia 
desa,” kata Wakil Ketua 
Umum Majelis Jemaat GKI 
Sidoarjo Elisha Sri Martuti. 

Selain tempat istirahat, 
lanjut Elisha, pihaknya me- 
nyiapkan kebutuhan air 
minum, ratusan roti, teh, 
dan kopi. Layar juga disiap- 
kan di depan gereja. ”Ba- 
rangkali ada yang berha- 
langan tidak bisa ke GOR, 
bisa menyaksikan dari layar 
yang terpasang di sini,” ujar- 
nya. Di depan gereja terpa- 
sang sembilan bendera NU 
dan empat bendera Indo- 
nesia. Seluruhnya dibeli 
sendiri oleh gereja, bukan 
bendera dari panitia. 


Anggota Paguyuban Lintas 
Iman (Paliman) Kelurahan 
Sidoklumpuk Dedik Yussak 
menambahkan, selain di 
GKI, gereja sekitar turut 
mendukung dengan me- 
nyiapkan tempat istirahat. 
Di antaranya, GPIB Bethesda 
Sidoarjo yang menyiapkan 
tempat istirahat berkapasitas 
60 orang dan Gereja Katolik 
Santa Maria Annuntiata untuk 
350 orang. "Di Lapangan 
Klenteng, Sidoarjo, juga 
disiapkan untuk menampung 
300 orang," kata Dedik. 

Bahkan, lembaga pendi- 
dikan Katolik di Sidoarjo 
juga turut mendukung. Di 
antaranya, kompleks SD dan 
SMP Katolik Untung Suropati 
di Jalan Tennis III Magersari 
dan SMA Katolik Untung Su- 
ropati di Jalan Untung Su- 
ropati.” Meski seadanya, kami 
ingin memberikan manfaat,” 
ujar guru SMPK Untung 
Suropati Ratna Setyowati. 
Senada, penanggungjawab 
sarpras SMAK Untung Suro- 
pati Tugino menyebutkan, 
pihaknya mengosongkan 
aula sekolah untuk tempat 
istirahat peserta harlah. 
”Kantin sekolah kami buka 
juga untuk makan bersama 
para peserta,” imbuh dia. 


Sementara itu, Yayasan 
Pendidikan dan Sosial Maarif 
(YPM) bersama seluruh 
lembaga pendidikan YPM 
yang tersebar di Sidoarjo 
menerjunkan 5.000 pasukan 
semut. Pasukan tersebut 
adalah relawan dari kalangan 
siswa yang membantu 
menjaga kebersihan selama 
proses harlah. Mereka bakal 
berkeliling dilengkapi alat 
kebersihan untuk mengum- 
pulkan sampah yang tercecer. 
”Total ada 5.000 anak, terjun 
semuanya, jelas Kepala SMK 
YPM 8 Sidoarjo Kisyanto. 

Pada bagian lain, apel pa- 
sukan gabungan digelar di 
GOR Delta, Sidoarjo, kema- 
rin. Selain Gubernur Jatim 
Khofifah Indar Parawansa 
yang memimpin upacara, 
hadir Kapolda Jatim Irjen 
Toni Harmanto, Pangdam 
V/Brawijaya Mayjen TNI 
Farid Makruf, Kabinda Jatim 
Brigjen TNI Fahmi Su- 
dirman, serta Bupati Sidoar- 
jo Ahmad Muhdlor Ali. 

Khofifah mengajak ma- 
syarakat meramaikan Satu 
Abad NU dengan tertib. 
”Harusjaga ketertiban. Ja- 
ngan ada konvoi,” kata ketua 
PP Muslimat NU itu.(uzi/ 
hen/c19/fal) 


Bukan Hura-Hura, tapi Mengambil Berkah 


Sambungan dari hal 1 


Bisa diceritakan soal 
acara itu? 

Muktamar ulama ini akan 
kita jadikan agenda tahunan. 
Untuk itu, kita sebut muk- 
tamar internasional pertama 
tentang fikih peradaban. 

Apa yangingin dihasilkan 
dari muktamar ini? 

Kami memilih topik ten- 
tang Piagam PBB. Jadi, 
mengkaji Piagam PBB di 
mata syariat. Hasilnya nanti 
kita bawa ke forum yang 
lebih luas. Selain itu, hasil- 
nya nanti kita sampaikan 
ke Sekjen PBB. Kita minta 
dalam Sidang Umum PBB 
pada bulan September men- 
datang hasil kajian Piagam 
PBB di mata syariat diangkat 
jadi topik pembahasan. 

Banyak acara seni dan 
kebudayaan saat puncak 
resepsi 1 Abad NU. Ada 
pesan khusus yang ingin 
disampaikan? 

Baru pertama NU membuat 
acara tampilan seni modern 
secara cukup besar skalanya. 
Kita harapkan ke depannilai 
Islam aswaja harus bisa di- 
hadirkan ke masyarakat 
lewat kendaraan seni mo- 
dern juga. Supaya tidakjadi 


buntut atau mengekor. Tapi, 
berkembang seni kreasi 
budaya modern membawa 
nilai-nilai NU. 

Satu hal yang ingin saya 
imbau kepada warga NU 
dan masyarakat yang hadir. 
Acara kita ini bukannya 
ingin berhura-hura. Tapi, 
ingin mengambil berkah 
NU. Juga menjadikan mo- 
men harlah sebagai momen 
yang patut dikenang. Se- 
moga ini jadi cerita yang 
bisa dituturkan sampai ge- 
nerasi berikutnya. Sampai 
abad kedua usia NU. 

Saat ini sudah mulai ma- 
suk tahun politik. Khusus- 
nya menjelang Pilpres 
2024. Sikap PBNU? 

Saya sampaikan tidak akan 
ada calon presiden dan wakil 
presiden atas nama NU. 
Karena NU tidak boleh di- 
peralat sebagai senjata po- 
litik untuk mengumpulkan 
dukungan. Tidak boleh ada 
orang yang berusaha me- 
nutupi kekurangannya ha- 
nya dengan mengklaim NU 
sebagai basisnya. Semua 
harus berdasar pada kapa- 
sitas masing-masing. 

Kalau ada yang mendekati 
NU untuk kepentingan itu? 

Yang kita tanya kredibilitas, 


kapasitasnya. Kita lihat track 
record-nya. Apakah yang 
ditawarkan masuk akal. Dan 
kita lihat apakah track re- 
cord-nya ideal dan terbukti 
untuk melaksanakan apa 
yang dia tawarkan nanti. 

Berarti akan mendu- 
kung kalau ada yang 
mendekati NU? 

Ya, dukungan tapi tidak 
atas nama lembaga. NU 
sebagai organisasi, sebagai 
institusi, tidak boleh digu- 
nakan untuk dukung-men- 
dukung dan kegiatan politik 
apapun. 

Di tahun politik ada ke- 
khawatiran muncul politik 
identitas. Bagaimana tang- 
gapannya? 

Kami menolak politik iden- 
titas. Kami menolak dija- 
dikannya identitas apa pun, 
termasuk identitas Islam, 
identitas agama, termasuk 
identitas NU, untuk meng- 
galang dukungan. Siapapun 
yang hendak maju, yang 
hendak menawarkan diri 
sebagai calon apapun, hen- 
daknya didasarkan pada 
prestasinya, kredibilitasnya 
sendiri, track record-nya 
sendiri. Tidak didasarkan 
pada klaim-klaim identitas. 
(wan/c6/fal) 


Jawa Pos 


SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 12 


SOSOK 
SISI LAIN 


RAHMAT BAGJA 


Nostalgia Masa SMA 


MASA-masa mengenyam pendidikan di SMA 2 
Bogor adalah momen yang memorable bagi 
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Karena itu, dia 
tidak lupa dengan almamaternya meski kini 
telah menjabat di lembaga tinggi negara. 

Pekan lalu, Bagja mengunjungi bekas sekolahnya 
tersebut. Dia diminta menghadiri kegiatan sekolah 
Career Day. "Saat menerima undangan, 
saya langsung jawab siap, ujarnya. 
Baginya, itu momen penting. Sebab, 
itu kesempatan menggali kenangan 
di sekolah. ”Bernostalgia dan 
tentunya bisa berjumpa dengan — 


bapak ibu guru, imbuhnya. 

Bagja menuturkan, apa 
yang diraih saat ini tidak 
terlepas dari ilmu yang 
dia peroleh di sekolah. 
"Semuanya bermanfaat 
sampai sekarang,” ucap- 
nya. (far/c18/fal) 


IFTAHULHAYAT/JAWA POS 


Jokowi Rencana Terbitkan 
Perpres Keberlanjutan Media 


JAKARTA - Anggota De- 
wan Pers periode 2022-2025 
kemarin (6/2) menemui 
Presiden Joko Widodo (Joko- 
wi) di Istana Merdeka. Da- 


Presiden dalam pertemuan 
ini menegaskan, memang 
harusadakeadilan bagi me- 
dia dan platform, ucapnya. 

Presiden, kata Ninik, be- 


lam kesempatanitu, Jokowi rencana menerbitkan Per- 
menekankan pentingnya aturan Presiden (Perpres) 
kebebasan pers yang ber-  tentangKeberlanjutan Media 
tanggungjawab. Selainitu, Massa jelang peringatan 
dalam pertemuantersebut Hari PersNasionalyangjatuh 
juga dibahas keadilan bagi pada9 Februari. Perpresitu 
media dan platform digital. “nantinya yang mengatur 

Seusai pertemuan itu, pola kerja sama dan hu- 
Ketua Dewan Pers Ninik bunganantaramediadengan 
Rahayu menyampaikan platform global:Tujuannya 
bahwa Presiden Jokowi agarsama-samamendapat- 
memberikan pesan soal kankeuntungansecarabisnis. 
pemberitaan yang ber- — ” Dalam hal media sustai- 
tanggung jawab. Bukan nabilityini, presidenmenye- 
hanyasoalkebebasanpers.  tujui bahwa Perpres Media 

LebihlanjutNinikmenyata-  Sustainabilitymengacupada 
kan, pertemuan tersebut UU Pers sesuai usulan De- 
jugamembahassustainabil- wan Pers, katanya seperti 


ity (keberlanjutan). "Bapak 


HARLAH Satu Abad NU kali 
ini menjadi momentum bagi 
Universitas Islam Malang 
(Unisma) untuk semakin 
memantapkan langkah. Mem- 
buktikan kiprah di lini global, 
25 Maret nanti Unisma bakal 
menyelenggarakan konferensi 
internasional bertema Islam, 
NU, dan Radikalisme Intoleran. 
Konferensi tersebut mengun- 
dang berbagai tokoh nasional 
maupun internasional. 

Rektor Unisma Prof Dr H 
Maskuri MSi menyatakan, NU 
telah berkontribusi hingga 
kancah internasional. NU saat 
ini sudah memiliki banyak 
cabang istimewa di luar negeri. 
Kiprah itu sejalan dengan tagline 
Unisma, Dari NU untuk Indo- 
nesia dan Peradaban Dunia. 
"Unisma punya peran merawat 
jagat dan membangun perada- 
ban. Berbagai agenda yangkami 
lakukan bermuara pada kemajuan 
peradaban dunia, ujarnya. 

Hingga kini, tercatat ada 500 
mahasiswa asing dari 34 negara 


dikutip Antara. (Iyn/c9/ttg) 


UNIVERSITAS ISLAM MALANG 


Unisma Menuju Kampus Global 


yang mengenyam pendidikan 
di Unisma. Mahasiswa asing 
itu menjadi ambassador Unis- 
ma dalam menebar perdamaian 
melalui nilai-nilai yang diajar- 
kan. Terlebih, Unisma meme- 
gang teguh prinsip Ahlussunnah 
wal Jama'ah An-nahdliyah. 
”Unisma hadir sebagai kam- 
pus yang harmoni, toleran, 
moderat, dan selalu bisa me- 
nempatkan diri secara propor- 
sional di tengah kehidupan 
global. Tentu saja, dengan tetap 
menerapkan amar ma'rufnahi 


ROBERTUS RISKY/JAWA Pos 


PANGKAS WAKTU TEMPUH: Suasana tol di Desa Gending, Probolinggo (3/2). Foto bawah, dari kiri, Dirut PT JPB Adi Prasetyanto, Menteri PUPR Basuki Hadi- 
muljono, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, dan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian melihat desain tol Probowangi saat groundbreaking kemarin (6/2). 


Probolinggo-Besuki 
Bisa Ditempuh Ka Menit 


PUPR Mulai Garap 
Ruas Pemungkas 
Tol Trans-Jawa 


PROBOLINGGO - Jika ber- 
jalan lancar, dalam dua ta- 
hun, tol trans-Jawa bakal 
tersambung hingga Banyu- 
wangi. Kemarin (6/2) Ke- 
menterian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) memulai pemba- 
ngunan tol Probolinggo- 
Banyuwangi tahap I. Yakni, 
ruas Probolinggo-Besuki 
sepanjang 49,68 km. 

Pembangunan ditandai de- 
ngan groundbreaking di Ke- 
lurahan Pendil, Kecamatan 
Suko, Kabupaten Probolinggo. 

Menteri PUPR Basuki Ha- 
dimuljono menuturkan, tol 
Probolinggo-Banyuwangi 
(Probowangi) dengan total 
panjang 175,40 km merupa- 
kan ruas pemungkas dari 
jalan tol trans-Jawa. Sebelum- 
nya tersambungtol dari Anyer, 
Banten, hingga Probolinggo 
Timur, Probolinggo. "Ini bagi- 
an akhir tol trans-Jawa yang 
tersambung dari ujung barat 
hingga ujung timur Pulau 
Jawa, ungkapnya. 


UNISMA UNTUK JAWA POS 
SOLID: Rektor Unisma Prof Dr H Maskuri MSi (tengah) bersama 
jajaran dan seluruh mahasiswa siap mengharumkan kampus 
hingga skala internasional. 


munkar secara istigomah, 
tutur Muskari. 

Kado istimewa diberikan 
Unisma dalam Harlah NU kali 
ini. Akreditasi Unisma kini 
mengarah ke internasional. 
Ouality assurance dijamin dari 
lembaga akreditasi Jerman. 
Unisma memiliki 7 prodi yang 
terakreditasi internasional dari 
Jerman dan 13 prodi unggulan. 
Unisma juga menjadi satu- 
satunya perguruan tinggi NU 
yang terakreditasi Unggul dari 
BAN-PT. (ree/c12/kkn) 


Nahdlatul Ulama 


1444 


Merawat Jagad 


Membangun Peradaban 


SELAMAT HARLAH 1 ABAD NU @ 


“Unisma Malang Siap Ambil Bagian dalam 
Mendigdayakan NU, Menjemput Abad Kedua 
Menuju Kebangkitan Baru". 


2. Istighosah Kubro 


1 International Conference "Islam, Nahdlatul Ulama and Religious Deradicalism" 


3. Lomba menulis "NU dalam Perspektif Generasi Millenial" tingkat Internasional 
4, Turut Mensukseskan Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo 


Kepala Badan Pengatur 
Jalan Tol (BPJT) Kemente- 
rian PUPR Danang Parike- 
sit mengatakan, penyele- 
sajian ruas tol Probowangi 
menjadi penting. Selain 
bagian akhir dari tol trans- 
Jawa, itu membantu pengem- 
bangan aktivitas pariwisata. 
Baik di Jawa Timur maupun 
Bali. "Pembangunan ruas 
tolini ditargetkan rampung 
pada akhir 2024,” terangnya. 

Berdasar informasi yang 
diperoleh Jawa Pos, sesuai 
amandemen PPJT pada 24 


ul se Ine 


»-ANYUW 


HUMAS KEMENTERIAN PUPR 


Januari 2023, panjangjalan 
tol Probowangi mencapai 
175,40 kilometer. Itu setelah 
adanya penambahan ling- 
kup dari Gending-Suko 
sepanjang 3,88 kilometer 
yang sebelumnya merupa- 
kan lingkup pembangunan 
jalan tol Pasuruan-Probo- 
linggo (Paspro). 

Direktur Utama PT Jasa- 
marga Probolinggo Banyu- 
wangi (JPB) Adi Prasetyan- 
to menjelaskan, pembangun- 
an jalan tol Probowangi 
terbagi menjadi dua tahap. 


Pimpinan dan Anggota 


Tahap I menghubungkan 
Probolinggo hingga Besuki 
sepanjang 49,68 km. Kemu- 
dian, tahap II menghubung- 
kan Besuki hingga Banyu- 
wangi sepanjang 125,72 km. 
Pembangunan tahap Iter- 
bagi atas tiga paket pekerja- 
an konstruksi. Yakni, paket 
1 Gending-Kraksaan (12,88 
km) dengan progres pem- 
bebasan lahan 92,02 persen. 
Kemudian, paket 2 Kraksa- 
an-Paiton (11,20 km) dengan 
progres pembebasan lahan 
89,67 persen dan paket 3 
Paiton-Besuki (25,60 km) 
dengan progres pembebas- 
an lahan 28,48 persen. 
Jalan tol Probowangi ruas 
Probolinggo-Besuki dapat 
memangkas waktu tempuh 
Probolinggo-Besuki. Wak- 
tu tempuh yang biasanya 
sekitar 1 jam 15 menit bisa 
terpangkas hingga 30 menit 
dengan kecepatan rata-rata 
80-100 kilometer per jam. 
(gih/hen/c19/fal) 


XINA 
' RR , 


Menkes 

Minta Teliti 

di Laboratorium 
Independen 


JAKARTA - Menteri Ke- 
sehatan (Menkes) Budi Gu- 
nadi Sadikin telah mendapat- 
kan laporan adanya dua anak 
yang memiliki gejala gang- 
guan ginjal akut progresif 
atipikal (GGAPA ) atau acu- 
te kidney injury (AKI). Dia 
minta penyelidikan dilaku- 
kan di laboratorium inde- 
penden untuk mengetahui 
kandungan pada obatsirup 
yang dikonsumsi dua anak 
di Jakarta tersebut. 

Dia meminta untuk mene- 
liti dengan saksamakasus itu. 
Satu anak telah terkonfirma- 
si AKI dan meninggal dunia. 
Satu lagi sedang dalam pera- 
watan dan kasusnya masih 
diselidiki. "Agar dilihat apakah 
benar anak-anakini mening- 
galnya karena GGAPA, tu- 
turnya di Jakarta kemarin (6/2). 

Budi juga meminta melihat 
obat apa yang digunakan 
anak tersebut sebelum akhir- 
nya sakit. Dia mendengar 
bahwa obat yang digunakan 
sudah betul-betul aman. 

Satu anak yang meninggal 
karena GGAPA pada 1 Feb- 
ruari lalu dikabarkan minum 
obat sirup merek Praxion. 
Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) sudah 
menyatakan bahwa obatini 
aman dari cemaran etilena 
glikol (EG) yangmelebihi am- 
bang batas. ” Kami akan cek 
di lab yangindependen apa- 
kah memangzat kimia tersebut 
melebihi ambang batas atau 
tidak,” katanya. (idr/lyn/ 
lum/c6/ttg) 


DPRD Provinsi Jawa Timur 


Mengucapkan 


SATU ABAD NU 
1344 - 1444 H 


Merawat Jagat, 
Membangun Peradaban 


Jawa Pos 


SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 13 


BICARA TARGET: 
Wakil Presiden 
KH Ma'ruf Amin 
didampingi 
Panglima 

TNI Laksamana 
Yudo Margono 
ketika berada 

di kampus AAL. 


METROPOLIS 


| , , peran penting di dalamnya. 
Wapres Mar uf Amin Beri Untuk mewujudkannya, pengembangan 
Kuliah Umum kepada Taruna AAL kualitas sumber daya manusia harus 


terus dimaksimalkan. Salah satunya, 
memahami perkembangan militer. Baik 
di tingkat nasional maupun global. 
Untuk itu, seluruh prajurit dituntut harus 
bisa menguasai teknologi canggih pada 


SURABAYA - Wakil Presiden Republik 
Indonesia Ma'ruf Amin menargetkan, 
pada 2045 Indonesia bisa menjadi poros 
maritim dunia. Karena itu, TNI-AL memiliki 


HUSAINI/JAWA POS 


Targetkan Indonesia Jadi 
Poros Maritim Dunia pada 2045 


alutsista yangterus berkembangsaatini. 
Kemudian, menjalankan tugas secara 
maksimal dengan menjaga integritas di 
semua jenjang penugasan. Yangtak kalah 
penting, seluruh prajurit harus bersikap 
rendah hati, tawadu, dekat dengan rakyat, 
dan bersikap hidup sederhana 

) Baca Targetkan... Hal 19 


Jumat, IMB SD/MI Cokroaminoto Rampung 


" 3 
BR ye ya" 

Latah 3 Ea Kue" K3 
ay 2 
ba Tg “ar 


« 


AJAK NGOBROL: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyapa para siswa SD Cokroaminoto di Jalan Petukangan Tengah, Surabaya, kemarin (6/2). Foto 
kanan, bangunan lantai 2 masih disegel oleh Satpol PP Kota Surabaya. Is 


Penetapan Berdasar 
Kesaksian Warga 


SURABAYA - Siswa SD dan MI Yayasan 
Pendidikan Islam (YPI) Cokroaminoto 
akhirnya bisa kembali ke kelasmulai kemarin 
(6/1). Lantai 1 yangsebelumnya diberi lampu 
hijauuntuk dibangun telah rampung. Pemkot 
Surabaya pun telah berkonsultasi dengan 


Pemkot menyegel bangunan 
SD/MI Cokroaminoto karena belum 
memiliki IMB. 


Siswa akhirnya menumpang belajar 
di rumah kontrakan di sekitar sekolah. 


Wali Kota Eri Cahyadi mengajak pengelola 
sekolah untuk berdiskusi di balai kota. 


ROBERTUS RISKY/JAWA POS 


Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. IMB 
bisa keluar denganriwayat tanah yang diakui 
oleh warga setempat. Wajah siswa SD YPI 
Cokroaminoto tampak semringah. 
Sejenak mereka bisa duduktanpa harus 
berdempetan dengan siswa lain. Ruangan 
lebih terang, tidak terasapengap seperti 
belajar di dalam kelas sementara yang 


memanfaatkan rumah warga 
» Baca Jumat,... Hal 19 


Wali kota menekankan bahwa 
kegiatan belajar tak boleh 
berhenti karena 

pengurusan perizinan. 


Pemkot segera menge- 
luarkan IMB. Anak-anak 
bisa kembali belajar di sekolah. 


GRAFIS: RIZKY JANU/JAWA POS 


ROBERTUS RISKY/JAWA POS 


TN 


CAK. 
KANDANG 
TERBANG! ( 


ILUSTRASI: BAGUS/JAWA POS 


Hendak Padamkan Api, Petugas 
PMK Malah Dilempari Kandang 


SURABAYA - Petugas pemadam kebakaran (PMK) 
sedang sibuk memadamkan api yang melahap 
lantai 2 sebuah rumah di Surabaya Timur. Api itu 
bersumber dari tumpukan kayu. Suasana panik 
karena keluarga pemilikrumah berada di dalam. 

Mereka sudah tidak peduli dengan apa yang 
tersimpan di rumah. Yang penting, semua keluarga 
bisa selamat. Tidak ada yangterkenajilatan api. 

”Semua keluarga, termasuk anak-anak, berhasil 
keluar. Mereka aman dan baik-baik saja,” kisah 
Kepala Pos PMK Menur Gonggo Kriswantoro. 

Namun, seorang pria tiba-tiba lari ke arah 
rumah itu. Memaksa masuk. Pria tersebut berteriak 
bahwa anaknya masih di dalam rumah. 

"Petugas juga bingung. Kami berusaha bilang 
kalau anaknya sudah keluar, tidak ada orang di 
dalam. Kami tetap menghalaunya terus sekuat 
tenaga, ujarnya. 

Pria itu, sebut saja Anwar, tak hilang akal. 
Dia memanjat atap lewat rumah sebelah yang 


tidak terbakar 
) Baca Hendak... Hal 19 


Langganan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Rp 120.000 


PT KAI Ingin Penertiban, Pedagang Masih Keberatan 


i gedung dewan. Kemarin (6/2) nya, lahan yang diakui sebagai 
Rencana Relokasi Komisi C DPRD Kota Surabaya aset PT KAI segera dimanfaatkan 
97 Pedagang memanggil pihak-pihak terkait. pihak ketiga yang sudah menyewa. 
Pasar Turi Tahap III Diantaranya, paguyubanpedagang, ”Itu kan aset kami. Dan, sudah 


PT KAI, dan Pemkot Surabaya. 
Dalam rapat itu, PT KAI kembali 

meminta pedagang untuk segera 

pindah dari area tersebut. Alasan- 


ada penyewanya, kata Manajer 
Humas KAI Daop 8 Surabaya 
Lugman Arif 


SURABAYA - Persoalan yang 
membelit pedagang Pasar Turi 


tahap III kembali masuk ke meja ) Baca PT KAL... Hal 19 


Kampung Ayam tanpa Bau di Kelurahan Karah 
Ada Dosen Unesa yang Bantu 
Bikin Probiotik Swadaya 


Keberhasilan beternak ayam di perkotaan telah dibuktikan warga Kelurahan Karah. Selain tidak 
membutuhkan tempat yang luas, juga bisa minim bau tak sedap terhadap lingkungan sekitar. 


RAMADHONI CAHYA C., Jawa Pos 


”"NYELENEH, ternak ayam kok di 
Surabaya, ya stigma serupasering 
kali terdengar ketika kampung ayam 
di Kelurahan Karah baru dirintis 
tahun lalu. Padahal, bukanlah suatu 
yang mustahil dan kini puluhan 
warga telah ikut beternak ayam. 

Setidaknya ada 50 warga yang 
tergabung di kelompok usaha Karah 
Jago Farm. Meski di permukiman 
padat penduduk, tak ada masalah. 
Mereka beternak ayam di garasi, 
pekarangan, bahkan di bawah 
jembatan layang sekalipun. 

"Hidup di perkotaan bukan 
berarti tidak bisa budi daya ayam,” 
terang Lurah Karah Ali Pranoto 
kemarin (6/2) 


OT nd 
RAMADHONI CAHYA/JAWA POS 


TERNAK AYAM: Lurah Karah Ali Pranoto (kanan) bersama Camat Jambangan Ahmad Yardo 


Wifago (tengah) sedang melihat budi daya ayam tanpa bau di rumah seorang warga. ) Baca Ada... Hal 19 


K 0318202000 | D 0813475001 mn || 


Naa 


Rekrut 
Tenaga Kontrak 
dari Keluarga 
Tidak Mampu 


Merekrut 


tenaga kontrak jangan 
asal. Prinsipnya, 
dua hal harus dipenuhi. 
Kebutuhan pemkot 
terhadap outsourcing 
memang ada. 
Kedua, rekrutlah 
dari keluarga ekonomi 
tidak mampu. Harapan 
saya, kalau ini 
dipenuhi, 
praktik pungli 
bisa ditekan.” 
HERLINA HARSONO NJOTO 
Anggota Komisi D 
DPRD Kota Surabaya menanggapi 


praktik pungli dalam rekrutmen 
tenaga kontrak 


UMAR WIRAHADI 


4 orommms POLITIK & PEMERINTAHAN. “eror. 
Dilengkapi Peralatan Canggih dan Dokter Ahli 


SEPUTAR SOEWANDHIE ONCOLOGY CENTER (SOC) 


@ Dibangun sebagai respons atas tingginya pasien kanker yang 
ditangani RSUD dr Mohamad Soewandhie dua tahun terakhir. 


Layanan 
Soewandhie 
Oncology Center 


SURABAYA - RSUD dr 
Mohamad Soewandhie bakal 
membuka layanan Soewandhie 
Oncology Center. Fasilitas baru 
itu merupakan respons atas 
tingginya jumlah pasien kanker 
yang dirawat di rumah sakit 
milik pemkot tersebut. 

Dua tahun terakhir, kasus 
kanker yang ditangani di RSUD 
dr Mohamad Soewandhie terus 
meningkat. Pada 2021, ada 
492 pasien kanker yang 
ditangani. Selang setahun, 
jumlah pasien naik menjadi 
642 orang atau setara 30 persen. 
"Bulan ini sudah banyak juga 
(pasien kanker). Ada 90 pasien 
yang kami tangani, ujar Kepala 
RSUD dr Mohamad Soewandhie 
dr Billy Daniel Messakh. 

Pasien kanker di RSUD dr 
Mohamad Soewandhie 
mayoritas perempuan. Mereka 
terkena kanker payudara dan 
serviks. Untuk pasien laki-laki, 
paling banyak terserang kanker 
usus besar. Peningkatan kasus 
kanker itu harus cepat 
mendapatkan penanganan. 
"Sehingga harus adalayanan 
terpadu,” papar Billy. 


euy waw 


@ Jumlah pasien kanker 2021 sebanyak 492 orang. 
@ Jumlah pasien kanker 2022 mencapai 642 orang. 
@ SOC dilengkapi dokter ahli di bidang kanker. 
@ Ada kamar khusus perawatan pasien kanker 


@ Terdapat peralatan canggih seperti multi-slice CT scanner 
hingga MRA (magnetic resonance angiography). 


@ Ditargetkan beroperasi pertengahan tahun ini. 


RSUD dr MohamadSoewandhie 
bakal menyediakan fasilitas 
khusus, yaitu Soewandhie 
Oncology Center (SOC). Billy 
menargetkan layanan anyar 
tersebut beroperasi pada 
pertengahan tahun ini. 

SOC dilengkapi dengan 
peralatan canggih. Contohnya, 
multi-slice CT scanner hingga 
MRA (magnetic resonance 
angiography). Fasilitas baru 
itu juga memiliki dokter yang 
ahli kanker. Plus ada tambahan 
kamar operasi khusus. Saat 
ini rumah sakit pelat merah 
itu sedang membangun empat 
kamar operasi. "Harapannya, 
dengan layanan one stop service 
ini, warga Surabaya yang 
mengidap kanker berobat ke 
RSUD dr Mohamad 
Soewandhie. Tidak perlu ke 
luar negeri,” ujar Billy. 

Skrining penyakit kanker 


Sumber: Reportase 
Jawa Pos 


GRAFIS: BAGUS/JAWA POS 


belum ditanggung BPJS 
Kesehatan. Menurut Billy, 
pasien yang berobat di RSUD 
dr Mohamad Soewandhie tak 
perlu resah karena biaya lebih 
murah. Karena label rumah 
sakit daerah. ” Karena per- 
lengkapan kami dari investasi 
Pemkot Surabaya. Oleh sebab 
itu, biayanya terjangkau,” 
tuturnya. 

Sementara itu, spesialis 
obstetri dan ginekologi 
konsultan onkologi dr I Putu 
Agus Suarta SpOG (K)-Onk 
mengatakan, pelayanan kanker 
di RSUD dr Mohamad 
Soewandhie sudah lengkap. 
Mulai diagnosis, pengobatan, 
hingga tata laksana 
pascaoperasi. "Bahkan, untuk 
kemoterapi pun kami siap. 
Kami harap ini bisa menjadi 
solusi bagi warga Surabaya,” 
terangnya. (gal/c19/aph) 


Relokasi Warga 
Kampung 1001 Malam 


s9 Kami memindahkan 
secara bertahap 
warga Kampung 
1001 Malam 

ke rusunawa. 
Berikutnya, akan ada 
gelombang ketiga 
pemindahan. Total 
ada 46 KK yang 
bakal direlokasi. 


ANNA FAJRIATIN 
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya berbicara 
tentang relokasi warga Kampung 1001 Malam 


Infterups. 


21 DPC Nasdem Minta 
Robert Tetap Pimpin Partai 


SURABAYA - Pendukung Ketua DPD Nasdem 
Surabaya Robert Simangunsong berkirim surat 
ke DPW Nasdem Jatim. Dalam surat itu, mereka 
meminta partai mempertahankan posisi Robert 
selaku ketua. 

Total ada 21 DPC di tingkat kecamatan yang 
menyatakan dukungan atas kepemimpinan Robert. 
”Terus terang, kami sangat prihatin. Kenapa kok 
ketua DPD sampai digoyang,” kata Sekretaris DPC 
Nasdem Kenjeran Ketut Wijarko kemarin (6/2). 

Menurut Ketut, dukungan itu adalah tindak 
lanjut dari pertemuan di kawasan Manyar 
Sabrangan, Mulyorejo. Dia optimistis dukungan 
dari DPC untuk Robert akan terus bertambah. 

Seharusnya, kata dia, saat-saat ini adalah 
waktunya melakukan konsolidasi. Sebab, kini 
sudah memasuki tahun politik. Bukan 
waktunya lagi memikirkan struktur 
kepengurusan. Sebab, persoalan itu sudah 
tuntas pada 2020-2021. "Sekarang kan 
waktunya menyusun kekuatan. Kenapa di 
internal bertengkar, ujar Ketut. 

Karena rasa prihatin itulah, 21 DPC 
melakukan inisiatif. Meminta DPW Nasdem 
Jatim proaktif mencegah agar Robert tidak 
sampai mengundurkan diri. Apalagi sampai 
dipecat dari kursi ketua DPD Nasdem 
Surabaya. ” Kami minta waktu DPW untuk 
bertemu,” ucapnya. Dia mengaku para DPC 
pendukung Robert tidak pernah dimobilisasi. 

Di bagian lain, daftar pengurus Nasdem yang 
mundur terus bertambah. Terbaru, Wakil 
Sekretaris DPD Nasdem Surabaya Nurul 
Oomariyah juga memilih tidak lagi aktif dalam 
struktur kepengurusan. "Betul, saya mundur 
dari pengurus,” kata Nurul kemarin. 

Dia menyatakan, dirinya mundur bukan 
karena tidak sepakat dengan gaya kepemim- 
pinan Robert. Tapi, lebih karena alasan pribadi. 
Yaitu, ingin fokus bekerja mengembangkan 
usahanya. "Kalau saya terlalu fokus di partai, 
khawatir usaha saya terbengkalai. Itu saja alasan 
saya,” ucap Nurul. (mar/c6/aph) 


GALIH ADI PRASETYO 


FASILITAS 
KESEHATAN: 
Suasana 

di sekitar 
gedung RSUD 
M. Soewandhie 
kemarin (6/2). 
Pihak rumah 
sakit berencana 
membangun 
SOC. Fasilitas 
anyar itu 
beroperasi 
pertengahan 
tahun ini. 


AHMAD KHUSAINI/JAWA POS 


Bangun RSUD Surabaya Timur, 
Targetkan Jadi Medical City 


PEMBANGUNAN RSUD Surabaya 
Timur dimulai tahun ini. Pemkot 
menargetkan, proyek pengerjaan 
fasilitas kesehatan (faskes) yang 
berlokasi di Kelurahan Kalirungkut 
itu tuntas dalam dua tahun. 

Untuk tahap awal, anggaran yang 
dibutuhkan untuk pembangunan 
RSUD Surabaya Timur mencapai 
Rp 154miliar. Danapembangunannya 
bukan berasal dari APBD. Namun, 
pemkot akan mencari investor yang 
bersedia mendanai proyek tersebut. 

Rumah sakit tipe B itu bakal 
memiliki peralatan canggih. Yakni, 
akselerator linier (linear accelerator, 
LINAC), brachytherapy, dan CT 


simulator. Tiga alatitu memasuki 
tahapan perizinan di Badan 
Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). 

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Penelitian, 
dan Pengembangan (Bappedalitbang) 
Surabaya Febrina Kusumawati 
mengakui proyek besar seperti 
pembangunan RSUD Surabaya Timur 
tidak bisa berjalan dalam satu tahun 
anggaran. Sebab, danayang dibutuhkan 
besar. "Kalau digarap satu tahun, 
liyane gak uman (lainnya tidak dapat 
anggaran), ucapnya kemarin (6/2). 

Peningkatan peralatan kesehatan, 
lanjut Febrina, juga membuka 
potensi Surabaya menjadi kota 


kesehatan atau medical city. Warga 
tak perlu jauh-jauh ke luar negeri 
hanya untuk berobat. Sebab, rumah 
sakit di Surabaya bisa menangani 
persoalan kesehatan. "Dokter-dokter 
di Surabaya itu hebat-hebat. Kami 
tinggal ngobrol saja dengan rumah 
sakit agar meng-upgrade alat dan 
kemampuan dokter, ujarnya. 
Febrina menambahkan, pasien 
yang berobat ke luar negeri 
membutuhkan banyak uang. ” Dengan 
jadi medical city, pasien tak perluke 
luar negeri. Di Surabaya yo iso. 
Penanganan lebih cepat dan tak kalah 
dengan rumah sakit di luar negeri,” 
paparnya. (gal/c17/aph) 


OPD Pelayanan Tetap Buka saat Harlah Satu Abad NU 


Siswa Belajar 
Daring, Pegawai 
Luar Surabaya WFH 


SURABAYA - Momen Harlah Satu 
Abad Nahdlatul Ulama (NU) di 
Sidoarjo juga membawa berkah 
bagi hotel-hotel di Surabaya. 
Okupansi hotel meningkat pesat. 
Banyak peserta harlah yang lebih 
memilih menginap di metropolis. 

Ketua Perhimpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia (PHRI) Jatim 
Dwi Cahyono mengatakan, para 
pengusaha hotel Surabaya meraup 
untung besar bulan ini karena event 
Harlah Satu Abad NU di Sidoarjo. 
”Banyak hotel okupansinya naik 
tajam,” paparnya kemarin (6/2). 

Meski kegiatan itu dihelat di Kota 
Delta, Surabaya juga kecipratan 
untung. Tidak sedikit peserta harlah 
yang menginap di Kota Pahlawan. 
Kamar hotel bintang 3 hingga bintang 
5 hampir penuh. "Kami mencatat 
di Surabaya okupansi hotel mencapai 
90 persen, ucap Dwi. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi 
menyatakan, Sidoarjo, Gresik, dan 
Surabaya merupakan satu kesatuan. 
Kawasan Surabaya Raya. Ketika 
satu daerah menggelar kegiatan 
besar, wilayah lain juga merasakan 
dampaknya. "Alhamdulillah hotel 
penuh semua,” tuturnya. 

Menyambut Harlah Satu Abad NU, 


ROBERTUS RISKY/JAWA POS 


TETAP BEROPERASI: Operator pelayanan Nanang Andy (kiri) dan Camat Rungkut H Habib (tengah) mengarahkan Made 
Irawan untuk melakukan registrasi data melalui aplikasi kartu tanda penduduk (KTP) digital di kantor Kecamatan Rungkut 
(19/1). Pemkot Surabaya memastikan OPD pelayanan tetap buka saat Harlah Satu Abad NU. 


Pemkot Surabaya mengeluarkan 
surat edaran (SE). Siswa mulai jenjang 
PAUD sampai SMP diminta belajar 
daring selama satu hari. Tujuannya, 
mengurangi kepadatan jalan. 
Selain itu, karyawan dan pekerja yang 
berdomisili di luar Surabaya disarankan 
bekerja dari rumah atau work from 


home (WFH). Namun, untuk dinas 
pelayanan, pemkotmemastikan layanan 
tatap muka tetap dibuka. 

Eri menambahkan, meski layanan 
dihelat secara WFH, ASN dan non- 
ASN tetap diminta stand by. Pihaknya 
membuat aturan salah satunya 
pegawai diminta tidak mematikan 


alat komunikasi. Selain itu, mereka 
diwajibkan tidak meninggalkan kota 
tempat tinggal kecuali ada tugas 
kedinasan. Kemudian, presensi juga 
diatur dengan menyertakan geotag. 
"Agar pelayanan tetap berjalan 
prima,” ucap mantan kepala Bappeko 
Surabaya itu. (gal/c17/aph) 


Dispendik dan Dinsos Cek Nang Data Siswa Gakin 


Untuk Pastikan Bantuan 
Tepat Sasaran 


SURABAYA - Pemkot Surabaya 
bakal mengecek ulang data siswa 
yang berasal dari keluarga miskin 
(gakin). Itu dilakukan agar bantuan 
yang diberikan pemkot tepat 
sasaran. Sejumlah OPD dilibatkan 
dalam pengecekan itu. 

Rencana pengecekan data siswa 
gakin tersebut disampaikan Wali Kota 
Surabaya Fri Cahyadi saat bertemu 
perwakilan guru kemarin (6/2). Dia 
meminta sekolah tidakmembedakan 
siswa miskin dan pelajar mampu. 
Semua harus adil dan sama. ”Kalau 
dalam pelajaran ada buku A, semuanya 
harus mendapat buku yang sama, 
ujarnya kemarin. 

Selain itu, dia meminta sekolah 
tidak lagi memungut iuran dalam 
bentuk apa pun pada siswa. Apabila 
ada siswa yang tidak mampu, 
sekolah diminta mengecek terlebih 
dahulu. "Sebab, pemkot memiliki 
database siswa miskin,” papar Fri. 

Pihak sekolah diminta melapor 


ke dinas pendidikan (dispendik) 
bila ada siswa tidak mampu yang 
belum tercantum dalam data itu. 
Laporan tersebut segera ditindak- 
lanjuti dengan verifikasi di lapangan. 
”Dispendik bersama dinsos mengecek 
ke lapangan. Seperti apa kondisi 
sebenarnya di sana, tutur Fri. 
Pemkot bakal mengecek ulang 
apakah setiap sekolah di Surabaya 
sudah menampung 5 persen siswa 


dari gakin. Menurut Eri, regulasi 
itu diatur dalam undang-undang. 
Apabila ada sekolah yang tidak 
berkenan menerima siswa miskin, 
murid itu dikembalikan ke pemkot 
untuk ditampung di sekolah negeri. 
”Nanti dispendik akan mengecek 
apakah sudah melaksanakan 
kewajiban itu atau belum. Kalau 
sudah, tinggal dicari solusinya untuk 
memberi bantuan ke yang tidak 


WAKTUNYA 
PULANG: 
Sejumlah siswa 
berjalan keluar 
dari sekolahnya 
(23/2). Pemkot 
akan mendata 
ulang siswa 
tidak mampu 
yang menerima 
bantuan. 


ALFIAN RIZAL/JAWA POS 


mampu, tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Dispendik 
Surabaya Yusuf Masruh memastikan 
seluruh siswa mendapatkan fasilitas 
belajar-mengajar yang sama. Tidak 
ada perbedaan antara yang mampu 
dan yang lemah ekonomi. Pihaknya 
juga bakal mengecek pelajar yang 
mengajukan bantuan ke pemkot. 
"Secepatnya kami cek di lapangan," 
tutur Yusuf. (gal/c12/aph) 


METROPOLIS 


MODERN WESI 


Dishub Tegur 
Pemilik Kendaraan 
yang Parkir Liar 


LOKASI PELANGGARAN 


Bakal Gelar 
Patroli Gabungan 
untuk Penindakan 


SURABAYA - Masih banyak 
kendaraan yang parkir semba- 
rangan di wilayah barat. Badan 
jalan yang hingga kemarin 
(6/2) dipakai parkir meng- 
ganggu penggunajalan lain. 
Jalanan menjadi macet karena 
arus lalu lintas melambat. 

Jalan HR Muhammad, 
misalnya. Banyak kendaraan 
yang parkirliar di badanjalan. 
Padahal, adarambuP dicoret 
atau larangan parkir yang 
terpasang di areatersebut. Juga, 
ada rambu tambahan berisi 
sanksi tentang penderekan 
mobil bagi pelanggar parkir. 

Pelanggaran parkir di 
bundaran Pakuwon Trade 
Center (PTC) juga masih 
ditemukan. Hal itu tentu meng- 
ganggu kendaraan lain dari 
arah Pakuwon ke Jalan Mayjen 
Yono Soewoyo maupun ke 
arah Lontar. Akibatnya, arus 
lalu lintas tersendat dan macet 
parah tiap sore.” Harus sabar 
meski macet total karena tidak 
ada jalan lain,” kata Almas 
Fadhil Rasyadi, warga Kebraon 
Gang V, kemarin. 

Di Jalan Raya Wiyung, 
kendaraan parkir semba- 


1) Bundaran PTC 


(2) Trotoar Jalan Mayjen 


Sungkono (& Sepanjang 

ana lan Raya 
(@ Badan jalan di depan Ja 

Merlion School, Wiyung 


Jalan HR Muhammad 


SALAHI ATURAN: Sejumlah kendaraan parkir di badan jalan 


(4) Jalan Mayjen Yono 


Soewoyo sisi Unesa 
2 


Diolah dari berbagai sumber 
GRAFIS: RIZKY JANU/JAWA POS 


RIANA SETIAWAN/JAWA POS 


bundaran PTC kemarin (6/2). Meski ada larangan parkir, masih 


banyak warga yang melanggar. 


rangan di sepanjang badan 
jalan juga ditemui. Banyak 
titik yang tiba-tiba menjadi 
tempat parkir liar. Tidak ada 
petugas atau orang yang 
mengatur parkir. 

Kepala Dishub Surabaya 
Tundjung Iswandaru meng- 
akui, pelanggaran parkir 
memangmasih sering terjadi. 
Petugas sering kucing-kucing- 
an dengan pelanggar. ” Kalau 
kami turun sendiri, wewenang 


kami sebatas menegur dan 
mengingatkan. Kalau ga- 
bungan dengan polisi, pasti 
ada penindakan,” ujarnya. 
Tundjung memastikan, pa- 
troli gabungan akan digelar 
untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran rambu dan parkir 
liar. Sebab, kecelakaan bisa 
bermula dari itu. "Jangan 
dianggap sepele. Rambu lalu 
lintas dipasangagar lalulintas 
tertib” jelasnya. (adi/c7/may) 


. Muror 

KOTA LAMA 
Kampung Ilmu Jujukan 
Pencinta Buku 


SURABAYA - Kampung Ilmu yang berada di Jalan 
Semarang No 55, Tembok Dukuh, Kecamatan 
Bubutan, hingga kemarin (6/2) masih menjadi 
jujukan masyarakat. Saat tahun ajaran baru, 
pengunjung selalu padat. Tujuannya hanya satu, 
mencari buku dengan harga terjangkau. 

Tumpukan buku bekas dan baru tampak di tiap 
lapak. Para pengunjung datang silih berganti. Mereka 
fokus melihat dan mencari buku yang diinginkan. 

Koordinator Paguyuban Kampung Ilmu Budi 
Santosa mengatakan, ada 84 pedagang buku di 
lahan seluas 2.500 meter persegi itu. Usaha dagang 
buku ada sejak 1970-an di depan Stasiun Pasar 
Turi. "Pada 2008 para pedagang tak lagi berjualan 
di depan stasiun,” katanya. 

Mereka direlokasi ke tanah aset pemkot di Jalan 
Semarang yang letaknya tak jauh dari stasiun. 
Sejak dipindah sampai sekarang, masyarakat lebih 
mengenal lokasi itu sebagai Kampung Ilmu. Saat 
ini para penjual merupakan generasi ketiga. 
"Terbentuknya kampung ini bukan hanya sumbangsih 
pedagang. Melainkan juga para aktivis yang sering 


ke sini, lanjut dia. 


Banyak pelajar dan pencinta buku yang 
menjadikannya sebagai destinasi favorit. Mereka 
rela berjam-jam di sana hanya untuk memilih 
buku. Selain itu, para aktivis dan komunitas sering 
mengadakan diskusi di tempat tersebut. 

Kampung Ilmu juga menjadi jujukan para kolektor 
buku dan sejarawan. Sebab, mereka bisa menemukan 
buku sejarah era 1900-an dan buku antik di tempat 
itu. Hal tersebut jarang sekali dijumpai di toko buku 
masa kini. Tak heran, kampungtersebut selalu dijuluki 
"surganya" para pencinta buku. (ata/c7/may) 


KOLEKSI 
LENGKAP: 
Meilani Dyah 
(kiri) dan VW, 
Naili melihat ' e 
koleksi buku 4 
di Kampung 
Ilmu kemarin | 
(6/2). 
Mereka 
juga ingin 
membeli 
buku di sana 
karena harga 
terjangkau. 


1 ya 
Mn 773 
Te 
PN 


1 ea 


DIAN WAHYU PRATAMA /JAWA POS 


Jawa Pos SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 15 


yA — 


Bergerak 
Bersihkan 
Lingkungan 


uh 


Kami ada 
program baru, 
namanya 
Surabaya 
Bergerak. Jadi, 
pada hari 
Minggu, warga 
kami ajak 
kerja bakti 
rutin 
membersihkan 
lingkungan 
kampungnya. 
Dalam rangka 
menjaga dan 
melestarikan 
lingkungan. 


AGUS HEBI 
DJUNIANTORO 
Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
(DLH) Surabaya 
berbicara tentang 
program pelestarian 
lingkungan 


ARIF ADI WIJAYA 


NORTH HERITAGE 


RIANA SETIAWAN/JAWA POS 


LEBIH FOKUS: Paula Ratih (kanan) bersama rekannya Nadia Sakina mengerjakan tugas di gedung perkantoran dengan 
konsep coworking space modern dan profesional di Jalan HR Muhammad dengan fasilitas lengkap kemarin (6/2). 


Percaya Diri dengan Ruang Kerja 
Modern dan Profesional 


SURABAYA - Bisnis start-up 
terus berkembang di Kota 
Pahlawan. Untuk mengako- 
modasi para milenial merintis 
bisnis, hingga kemarin (6/2) 
banyak pengembang mem- 
bangun coworkingspace dengan 
konsep ruang kerja modern 
dan profesional. Tujuannya, 
para pelaku start-up dan pekerja 
lepas bisa naik kelas. 

Mereka pun dapat bekerja 
di kantor bersama yang 
berkualitas. Salah satunya 
coworking space di Jalan H.R. 
Muhammad yang mulai 
kemarin resmi dibuka. CEO 
Tanrise Property Belinda 
Tanoko mengatakan, ruang 
kerja dengan konsep modern 
dan profesional bertujuan 
untuk menjawab tantangan 


global. "Kami ini menjadi 
bagian dari para pekerja lepas 
maupun pelaku start-up 
dengan lingkungan kerja yang 
profesional,” ujarnya. 

Konsep coworking space 
tersebut dibuat agar para 
pebisnis dari kalangan anak 
muda bisa merasakan nuansa 
baru dalam bekerja. Mereka 
bisalebih percaya diri ketika 
berhadapan dengan mitra 
bisnis maupun kompetitor. 
Secara tidak langsung, daya 
saing para pelaku usahapun 
ikut meningkat. 

Meski baru dibuka, sudah 
ada 40 perusahaan atau usaha 
yang memakai fasili- 
tas coworkingspacetersebut. 
Belinda menyatakan, sejak 
grand opening, belum ada 


biaya sewa yang dibebankan 
sampai tujuh hari ke depan. 
Wakil Wali Kota Surabaya 
Armudji menambahkan, 
keberadaan coworkingspace 
sangatmembantuanak muda 
dalam mengembangkan 
bisnis. Pemkot sendiri 
memiliki area kerja bersama 
dengan konsep modern di 
gedungSiola, Jalan Tunjungan. 
"Karena kita harus, wajib, 
memfasilitasi anak muda yang 
kreatif dan mau membangun 
bisnis mulai dari nol, tuturnya. 
Mantan ketua DPRD Kota 
Surabaya itu mengungkapkan, 
kebutuhan coworking space akan 
terus meningkat seiring bertam- 
bahnyajumlah start-up. Sampai 
kemarin total ada 127 usaha bisnis 
rintisan. (adi/c17/may) 


Pembelian Dibatasi 10 Kg, Dilarang Jual Online 


Mendag Cek Harga Bapok 
di Pasar Tambahrejo 


SURABAYA - Menteri Perda- 
gangan (Mendag) Zulkifli Ha- 
san mengecek harga kebutuhan 
pokok di Pasar Tambahrejo 
kemarin (6/2). Dalam 


HARGA 
STABIL: 
Menteri 
Perdagangan 
Zulkifli 
Hasan 
meninjau 
harga bahan 
pokok 
(bapok) 

di Pasar 
Tambahrejo 
kemarin 
(6/2). 


Berlakukan Pembelajaran Daring, 


SURABAYA - Berlangsungnya 
perayaan Satu Abad Nahdlatul 
Ulama (NU) di Sidoarjo 
membuatseluruh sekolah akan 
melaksanakan sistem pembe- 
lajaran secara daring. Kepala 
Dinas Pendidikan (Dispendik) 
Surabaya YusufMasruh meny- 
atakan, sesuai arahan dari wali 
kota Surabaya, seluruhjenjang 
pendidikan mulai TK, SD, hingga 
SMP melakukan pembelajaran 
secara online. Terkait jam 
pembelajaran, tidak ada yang 
berubah, hanya tidak dilakukan 
secara tatap muka. "Sosialisasi 
sudah kami lakukan, terangnya 
kemarin (6/2). 

Dia menyatakan, pemkot 
menerapkan kebijakan work 
from home (WFH) pada hari 
ini. Meski WFH, pihaknya 


pengecekan tersebut, beberapa 
harga barang kebutuhan pokok 
(bapok) dinyatakan stabil. 
Misalnya, harga telur ayam 
dijual Rp 26 ribu perkilogram. 

Begitujuga dagingayam yang 
harganya Rp 31 ribu untuk 
1 kilogram. Harga tersebut 
masih dianggap wajar. Begitu 


memastikan guru tetap 
memberikan materi pembela- 
jaran seperti biasa. ”Harapan- 
nya, anak-anak tetap bisa 
belajar, jelas Yusuf. 

Bukan hanya satuan TK 
hingga SMP, sistem daringjuga 
diterapkan di SMA. Sejakpekan 
lalu, Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Timur telah mengeluarkan 
suratedaran kepadalembaga 
SMA untuk melaksanakan 
daring. Persiapan matang 
telah dilakukan seluruh 
lembaga. Misalnya, di SMAN 
8 Surabaya dan SMAN 19. 

Kepala SMAN 8 Surabaya 
Mugono menyatakan, pem- 
belajaran daring dilakukan 
sesuai jadwal pembelajaran 
seperti biasa. Untuk media 
pembelajaran, pihak sekolah 

LN Tn | 


pun harga cabai dan bawang 
merah masih relatif normal. 

Namun, di tengah stabilnya 
harga, ada pasokan minyak 
goreng (migor) merek Mi- 
nyakita yang mengalamike- 
langkaan. Hanya beberapa 
pedagangyang mendapatkan 
minyak goreng kemasan ber- 


menyesuaikan dari guru mapel 
masing-masing. "Meskipun 
dari rumah, siswa kami 
pastikan tetap belajar, jelasnya. 

Pemberitahuan dilakukan 
sekolah kepada wali murid 


subsidi itu. Minimnya pasokan 
membuat harga minyak 
melambung tinggi. Para 
pedagang menjualnya di atas 
harga eceran tertinggi (HET). 
Yakni, Rp 15 ribu hingga Rp 
16ribuper liter. Lebih mahal 
daripada HET yang ditetapkan 
sebesar Rp 14 ribu per liter. 
Melihat kondisi itu, untuk 
menstabilkan harga, pasokan 
minyak goreng kemasan ber- 
subsidi segera didistribusikan 
ke berbagai pasar tradisional 
di Surabaya. Termasuk Pasar 
Tambahrejo. Dengan jumlah 
pasokan sesuai dengan kebu- 
tuhanpadapasar tersebut. "Kami 
targetkan, maksimal dalam 
waktu duaminggu, persediaan 
migor dan harga jual kembali 
normal. Tidak lagi terjadi 
kelangkaan, kata Zulkifli Hasan. 
Demi pemerataan pendis- 
ribusian, pembatasan penju- 
alan juga diterapkan. Setiap 


AHMAD KHUSAINI/JAWA POS 
TETAP BELAJAR: Aktivitas pembelajaran di SMAN 8 Surabaya beberapa 
waktu lalu. Karena berlangsungnya perayaan Satu Abad Nahdlatul 
Ulama (NU) di Sidoarjo, siswa belajar secara daring hari ini. 


dan siswa. Persiapan juga 
sudah dilakukan guru sejak 
Sabtu (4/2). Sejak Rabu (1/2) 
pekan lalu, sekolah melak- 
sanakan ujian praktik untuk 
kelas XII. Rencananya, 


pembeli harus melampirkan 
KTP dan maksimal hanya 
membeli 10 kilogram. Selain 
pembatasan jumlah pembe- 
lian, sementara pedagang 
tidak diperbolehkan menjual 
migor secara online. Transaksi 
harus dilakukan secara lang- 
sung. Jika ada penjual yang 
membandel, sanksi tegas 
berupa pencabutan produk 
akan diberikan. 

Selain migor, naiknya harga 
beras menjadi fokus perha- 
tiannya. Kenaikan disebabkan 
kelangkaan barang. Untuk 
menstabilkan harga, beberapa 
upaya juga dilakukan. Pihak 
sekretaris daerah (Sekda) Sura- 
baya bekerja sama dengan Bulog 
mendistribusikan beras ke pasar 
tradisional dan pasar murah di 
setiap kecamatan. Setiap hari 
sekitar 1 ton beras didistribusikan 
ke pasar tradisional dan operasi 
pasar. (ian/c12/may) 


Ujian Praktik 


kegiatan tersebut selesai pada 
Kamis (9/2) nanti. 
Sehubungan dengan 
kebijakan pembelajaran daring, 
sekolah akhirnya melakukan 
penyesuaian jadwal. Praktik 
yang mulanya dijadwal pada 
Selasa (7/2) diganti Kamis 
(9/2). "Sedangkan jadwal 
praktik Kamis (9/2) diganti 
Jumat (10/2)” paparnya. 
Sementara itu, Waka Kuriku- 
lum SMAN 19 Surabaya Pipin 
Riyantomenyatakan, pembe- 
lajaran daring tidak akan 
mengganggu jadwal persiapan 
ujian kelas XII dan pembe- 
lajaran kelas XI dan X. Nanti- 
nya, saat daring, guru membe- 
rikan penjelasan materi sebe- 
lum memberikan penugasan 
kepadasiswa. (ata/c12/may) 


METROPOLIS 


OUTH MEIRO 


Konsep Taman 
bintang 

Diponggo Jadi 
Tempat Wisata 


SURABAYA - Revitalisasi taman di 
Jalan Bintang Diponggo segera dimulai. 
Ruang terbuka hijau itu akan memiliki 
konsep baru, yakni sebagai tempat wisata. 
Sejumlah perbaikan sarana-prasarana 
dilakukan bersama organisasi perangkat 
daerah (OPD) terkait. 

”Kami ingin meramaikan area itu karena 
cukup riskan aksi kejahatan atau perilaku 
tak senonoh, papar Camat Sawahan 
Amiril Hidayat kemarin (6/2). 

Konsep wisata tersebut nantinya 
berfokus meningkatkan daya tarik 
masyarakat. Serta, meningkatkan 
perekonomian keluarga miskin. Salah 
satu caranya, menyiapkan stan yang 
menjual berbagai makanan dan 
minuman kekinian. Sebab, wisata 
tersebut juga menyasar kalangan 
milenial. "Tidak seperti sentra wisata 


Jawa Pos SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 16 


ALFIAN RIZAL/JAWA POS 


AGAR JADI IKON WILAYAH: Siswa SD bermain di Taman Bintang Diponggo kemarin (6/2). 
Kecamatan Sawahan mengusulkan revitalisasi taman tersebut sebagai tempat wisata. 


kuliner yang kurang bervariasi 
menunya, jelasnya. 

Konsep tersebut digagas sejak tiga 
pekan lalu. Sementara itu, boezem di 
area tengah taman dijadikan wisata 
air seperti bebek-bebekan. Usulan 
tersebut telah dirapatkan bersama Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas 
Sumber Daya Air dan Bina Marga 
(DSDABM) Surabaya. ” Termasuk 
merapikan pembatasjalan. Paling tidak 


di sini ada ikon lain lagi,” ujar mantan 
camat Wonokromo itu. 

Kabid Pengendalian Pencemaran 
dan Pengelolaan Keanekaragaman 
Hayati DLH Surabaya Myrna Augusta 
Aditya Dewi menyampaikan, kajian 
urgensitas revitalisasi taman itu sedang 
berlangsung. Pembuatan konsep denah 
taman wisata tersebut pun segera 
dilakukan. "Belum tahu mulai penger- 
jaan kapan, ungkapnya. (dho/c12/ai) 


Rute TIJ-Terminal Bratang 
Terhubung dengan Suroboyo Bus 


SURABAYA - Akhir bulan ini, feeder 
(angkutan pengumpan) akan beroperasi. 
Persiapan sedang dimatangkan. Misalnya, 
melatih ratusan kru feeder secara bertahap. 
Rencananya ada lima rute yang dilalui. 
Salah satunya, rute Terminal Intermoda 
Joyoboyo (TIJ)-Terminal Bratang. 

Pelatihan kru feeder digelar sejak Minggu 
(5/2) lalu. Pekan ini, dinas perhubungan 
(dishub) juga kembali menggelar 
pelatihan. Sebab, ada beberapa klasifikasi 


yang harus dipahami kru feeder. Mulai 
tempat pemberhentian hingga transaksi 
pembayaran yang nontunai. Tarif 
sementara masih Rp 5 ribu. "Mereka 
kami biasakan karena spesifikasi 
kendaraan juga khusus,” kata Kasi 
Angkutan Jalan dan Penumpang Dishub 
Ali Mustofa kemarin (6/2). 

Meski dikonsep menggantikan angkot, 
Jeedertidak boleh berhenti sembarangan. 
Harus menyesuaikan titik di setiap halte. 


Materi itulah yang disampaikan ke kru 
feeder. "Ada 150 orangyang mendapatkan 
pelatihan, terangnya. 

Menurut Ali, ada tujuh rute yang akan 
dilewati feeder. Namun, untuk sementara 
difokuskan pada lima rute. Di antaranya, 
rute TIJ-Terminal Bratang. ” Kelima rute 
ini berada disemuawilayah Surabaya Barat, 
Timur, Utara, dan Selatan. Rute TIJ-Bratang 
akan menjadi penghubung dengan Suroboyo 
Bus, terangnya. (omy/c7/ai) 


EASI BEACH 


Taruna Poltekpel Tewas 
dengan Memar di Tubuh 


Belum Sertakan 
Foto Peta Bidang 
dan Akta Waris 


Temuan Terbanyak 
Program PTSL di Ketintang 


SURABAYA - Banyak berkas pengurusan 
tanah yang dikembalikan saat petugas 
Kantor Pertanahan (Kantah) Surabaya I 
mendatangi Kelurahan Ketintang kemarin 
(6/2). Sebab, ada beberapa persyaratan 
yang belum dilengkapi. Terutama tanah 
yang statusnya waris. "Pemohon wajib 
menyertakan akta waris. Sebagian warga 
belum membawa persyaratan tersebut,” 
kata Ketua RW 03, Kelurahan Ketintang, 
Sutomo kemarin. 

Selain akta waris, data lainnya yang 
belum dilengkapi adalah foto lokasi persil. 
Sutomo mengatakan, petugas Kantah 
Surabaya I bersedia membantu menge- 
nai akta waris. "Agar prosesnya lebih cepat 
selesai,” lanjutnya. 

Kelurahan Ketintangmenjadi salah satu 
lokasi program pendaftaran tanah sistematis 
lengkap (PTSL). Pengumpulan berkas 
yuridis pun sudah dilakukan mulai kemarin. 


Ketua Tim PTSL Kelurahan Ketintang dari 
Kantah Surabaya ISarul Iswandi mengatakan, 
sosialisasi sudah dilakukan seminggu lalu. 
Namun, pengumpulan berkas yuridis baru 
digelar kemarin.” Di RW 03 dahulu. Setelah 
itu, bergeser ke dua RWlainnya. Yakni, RW 
04 dan RW 06, katanya. 

Adabeberapatahapan yang harus dilalui 
untuk mengurus sertifikat kelegalan tanah. 
Jika pengumpulan yuridis sudah rampung, 
akan dilakukan pengukuran bidang. Sarul 
memperkirakan, pengukuran bidangbisa 
digelar tiga minggu ke depan. Kelengkapan 
bukti yuridis dari pemohon merupakan 
hal yangsangat penting. ” Kami tidakingin 
menerbitkan sertifikat yangjustru berimbas 
padajalur hukum. Karena itu, kami pastikan 
dengan hati-hati,” ucapnya. 

Sarul menjelaskan, kuota PTSL Kantah 
Surabaya Itahun ini adalah seribu bidang. 
Kelurahan Ketintang mendapatjatah 150 
bidang. Sisanya untuk Kelurahan 
Bangkingan. "Sertifikat bisa keluar tahun 
ini. Tapi, pembagiannya mengikuti instruksi 
pusat, lanjutnya. (omy/c6/ai) 


TERTIB: Petugas 
Kantah Surabaya I 
Mitha (kanan) 
berbincang 

dengan warga saat 
pengumpulan bukti 
yuridis program PTSL 
di Ketintang 

kemarin (6/2). 


“ 
Nan .. 
ALFIAN RIZAL/JAWA POS 


INAVAC Hn 
' 
Oa an 2 Ortu Duga karena 
| 
“ KA Perundungan, Poltekpel 
TA Dukung Upaya Hukum 


ALLEX GOMARULLA/JAWA POS 


JADI VAKSIN KEEMPAT: Vaksin Inavac disimpan di tempat pendingin di kampus Unair kemarin (6/2). 


Kemenkes Beli 20 Juta 
Vaksin Inavac Unair 


SURABAYA - Vaksin Inavac mulai 
didistribusikan ke masyarakat. Tahun lalu 
vaksin buatan Universitas Airlangga (Unair)- 
PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia itu telah 
diproduksi 5 juta dosis. ”Distribusinya dilakukan 
Kemenkes. Ke Jawa Timur, Papua, Aceh, dan 
lain-lain, kata Rektor Unair Prof Mohammad 
Nasih kemarin (6/2). Mekanisme pendistribusian 
vaksin Inavac harus sesuai dengan mekanisme 
di Kemenkes. Kemudian didistribusikan ke 
provinsi, baru ke rumah sakit hingga puskesmas. 

Tahun ini, lanjut Nasih, ada pembelian lagi 
dari Kemenkes 20 juta dosis vaksin Inavac. 
Saat ini PT Biotis telah memproduksi kebutuhan 
vaksin tersebut sesuai permintaan Kemenkes. 

Nasih menambahkan, uji klinis vaksin Inavac 
untuk anak baru dimulai. Saat ini protokol 
baru untuk uji klinis terhadap anak telah 
diusulkan. Sebab, ada beberapa hal yang 
sedikit berbeda dengan uji klinis sebelumnya. 
Jadi, harus disiapkan lebih baik. ” Kami sekarang 
fokus yang telah tuntas dikerjakan dan 
diproduksi. Sementara vaksin anak dan remaja 
adalah bonus. Namun, protokol untuk uji 
klinis sudah disiapkan semuanya, jelasnya. 

Sementara itu, Unair juga memberikan 
penghargaan kepada beberapa pihak yang 
mendukung atas terciptanya vaksin Inavac 
beberapa hari lalu. Di antaranya, gubernur 


Jawa Timur, wali kota Malang, bupati Jember, 
RSUD dr Soetomo, RSUD dr Saiful Anwar 
Malang, RS Universitas Airlangga, RS Paru 
Jember, dan RS dr Soebandi Jember. ”Inavac 
tidak hanya ditelurkan para peneliti dan 
ahli, tetapi banyak peran masyarakat di 
dalamnya. Masyarakat yang mendukung 
hingga bersedia menjadi objek penelitian 
vaksin,” ujarnya. (ayu/c19/ai) 


Surabaya 


Nahdlatul Ulama 


16 Rajab 1344-16 Rajab 1444 


TAHUN PELAJARAN 2023/2024 


Aan Minan Nur Rohman, M.Pd.I 


Narahub 
Kepala Sekolah kung 


SD Kyai Ibrahim Surabaya 
Jl. Siwalankerto III No.15, 


Selamat Hari Lahir F5 


| INFORMASI PENERIMAAN 
| .PESeRTA DIDIK BARU 


Ustad Sofi 0856-3293-867 
Ustad Aan 0813-4729-7696 


SURABAYA - Kabar duka 
menyelimuti dunia pendidikan. 
Kemarin (6/2) kabar tersebut 
mencuat dari kampus Politeknik 
Pelayaran (Poltekpel) Surabaya. 
Salah seorang taruna muda atau 
mahasiswa meninggal dunia. 

Berbagai spekulasi muncul atas 
meninggalnya taruna berinisial 
MRFA tersebut. Satu dugaan kuat, 
pria 19 tahun itu meninggal karena 
perundungan. Hal tersebut diperkuat 
dengan sejumlah temuan orang 
tua MRFA. Misalnya, bekas luka 
memar dan bercak darah yangkeluar 
dari mulut korban. 

Ayah MRFA, M. Yani, mengetahui 
anaknya meninggal dari perwakilan 
kampus. "Dapat kabar itu Minggu 
(5/2) malam di rumah sakit di 


49 


Peduli 


z 


Alas Oa 


SATU ABAD NU 
1344 - 1444 H 


Genit Saba 


ha HARLAH 
1 NAHDLATUL ULAMA 


Asrilia Kurniati Abdurohim 


« Founder Ikatan Perempuan Indonesia 


« Owner Pempek Bicek Leeya 
« Owner Ollee Clothing Line 


Sukolilo. Saya datang lihat langsung 
ya tadi pagi,” kata Yani saat ditemui 
di Mapolsek Gunung Anyar kemarin. 
Setelah tiba di bangsal kamar 
mayat, Yani melihat tubuh anak 
pertamanya itu terbujur kaku. Dia 
juga mendapati tanda memar pada 
beberapa bagian tubuh sang anak. 
”Seperti bibir bengkak, pecah. Terus 
hidung kanan itu juga bengkak. 
Dahi kanan-kiri memar. Pipi, leher, 
dan dada memar. Terus mulut 
mengeluarkan darah, paparnya. 
Menguat dugaan bahwa anak 
pertamanya itu meninggal karena 
perundungansenioritas. Yani mengaku 
bingung dengan pernyataan 
perwakilan kampus yang menyebutkan 
korban terpeleset di kamar mandi. 
Karenaitu, Yani tetap melaporkan 
kejanggalan kematian putranya 
tersebut ke Polsek Gunung Anyar. 
"Tyake polsek. Informasinya diterus- 
kan ke Polrestabes Surabaya, jelasnya. 
Sementara itu, Kapolsek Gunung 


« 
£ 


1 


Anyar Iptu Roni Ismullah membe- 
narkan bahwa salah satu orangtua 
korban telah membuat laporan 
kepolisian di SPKT Polsek Gunung 
Anyar kemarin pagi. "Untuk 
selanjutnya, proses penyelidikan 
danpenyidikan, kami turut melibatkan 
pihak Polrestabes Surabaya, katanya. 

Direktur Politeknik Pelayaran 
(Poltekpel) Surabaya Heru Widada 
turut berbelasungkawa yang 
mendalam atas meninggalnya salah 
satu tarunanya. Dia berharap kasus 
tersebut dapat diselesaikan sesuai 
hukum yangberlaku. ” Kami mengutuk 
kerassegala hal yangkaitannya dengan 
kekerasan. Apa pun itu, tegas Heru 
saat ditemui Jawa Poskemarin petang. 

Pihaknya juga mendukung upaya 
hukum tersebut. Heru memberikan 
segala informasi yang dibutuhkan 
penyidik, termasuk data dan 
keterangan saksi-saksi, baik dari 
taruna maupun pegawai di 
lingkungan Poltekpel. (zam/c7/ai) 


N 
berapa 


SATU ABAD NU 
1344 - 1444 H 


Selamat dan Sukses 
, HARLAH 
3. NAHDLATUL 
ULAMA 


3 GITA ORLIN 


Fashion Desic 


METROPOLIS - Jawa Pos 


LAYANAN PUBLIK 


Samsat Induk Tutup, 
Drive-thru dan 
Keliling Buka 


SIDOARJO - Layanan Samsat Induk 
diliburkan sehari pada hari ini. Baik di 
Kecamatan Sidoarjo Kota maupun 
Kecamatan Krian. Namun, masyarakat 
masih bisa mendapat pelayanan di 
Samsat Drive-thru Kecamatan Candi 
dan Samsat Keliling. 

Kanitregident Polresta Sidoarjo AKP 
Yosephine Torong menjelaskan, 
kebijakan itu merupakan instruksi 
Bapenda Jatim. Layanan ditutup agar 
petugas lebih fokus menjaga peringatan 
Satu Abad Nahdlatul Ulama yang 
dipusatkan di Kota Delta. ”Libur satu 
hari saja,” ujarnya kemarin (6/2). 

Torong mengungkapkan, masyarakat 
yang masa pajak kendaraannya habis 
ketika layanan tutup tidak perlu khawatir. 
Khusus pajak tahunan, pembayaran 
masih dapat dilakukan secara virtual. 
”Bisa lewat marketplace, dompet digital, 
atau aplikasi Signal, jelasnya. Di sisi lain, 
pajak lima tahunan akan mendapat 
dispensasi. Dengan syarat, langsung 
diurus Rabu (8/2). 

Torong menambahkan, penutupan 
layanan hanya diterapkan di Samsat 
Induk. Jadi, masyarakat tetap bisa 
mengurus pembayaran pajak di 
layanan lain. Yakni, Samsat Drive-thru 
dan Samsat Keliling yang akan 
beroperasi di Pasar Krian. 

Dua layanan itu tetap dibuka agar wajib 
pajak tahunan punya pilihan. Dia 
berharap masyarakat memanfaatkannya. 
”Mungkin ada yang lebih nyaman 
dengan membayar langsung ke petugas. 
Monggo, katanya. (edi/c12/any) 


Ld Heaa | 1 


“Si. 


202 
Sa Sa Ta 


EDI SUDRAJAT/JAWA POS 


LIBUR: Spanduk pengumuman penutupan layanan 
terpasang di gerbang Samsat Induk Sidoarjo Kota kemarin. 


LALU LINTAS 


Tidak Ada Tilang Manual, 
Tetap Tilang Elektronik 


SIDOARJO - Operasi Keselamatan 
Semeru 2023 resmi dimulai hari ini (7/2). 
Berbeda dengan daerah sekitar, Satlantas 
Polresta Sidoarjo belum akan kembali 
menerapkan tilang manual. Pelaksanaan 
tilang terhadap pelanggar lalu lintas tetap 
berbasis elektronik atau ETLE (electronic 
traffic law enforcement) statis dan mobile. 

Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol 
Yanto Mulyanto menyatakan, keputusan 
itu sudah dikaji dengan matang. 
Berdasar analisis, tilang manual belum 
mendesak untuk kembali diterapkan. 
"Tetap ETLE. Belum ada tilang manual,” 
ujarnya kemarin (6/2). 

Yanto menambahkan, Operasi 
Keselamatan Semeru 2023 adalah 
kegiatan terpusat. Pelaksanaannya 
serentak di semua daerah. Tujuan 
utamanya meningkatkan kesadaran 
berlalu lintas pengendara di jalan. 

Dalam operasi selama dua pekan itu, 
polisi memprioritaskan edukasi. Namun, 
tetap akan diterapkan tilang kepada 
pelanggar. "Untuk memberikan efek jera. 
Jadi, pelanggar akan berpikir ulang kalau 
mau mengulangi,” ungkapnya. 

Yanto menambahkan, pelaksanaan 
operasi pada hari pertama akan berbeda 
dengan daerah lain. Sebab, Kota Delta 
punya gawe besar sebagai tuan rumah 
peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama. 
"Kegiatan akan lebih banyak berkaitan 
dengan acara,” ujarnya. 

Mantan Kanitregident Polrestabes 
Surabaya itu mengatakan, jajarannya 
tidak hanya berfokus ke pengamanan. 
Tetapi, juga memberikan pemahaman 
tertib berlalu lintas kepada massa yang 
datang ke GOR Delta. 

Lebih lanjut, dia menyampaikan, 
penerapan tilang elektronik selama ini 
sudah berjalan dengan baik. Evaluasi 
menunjukkan tidak ada kendala 
mencolok yang ditemui. "Sesuai 
harapan. Tetapi, tetap akan dievaluasi 
secara berkala pelaksanaannya,” 
tegasnya. (edi/c6/any) 


SOUTH METRO 


SIDOARJO 


NA 


SELASA 7 FEBRUARI 2023 | 17 


DIMAS MAULANAN/JAWA POS 
MENUNGGU ULURAN TANGAN PEMKAB: Banjir di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, mulai surut kemarin (6/2). Masa tanggap darurat banjir di Kecamatan Tanggulangin 
sudah satu minggu. Namun, sampai saat ini bantuan sembako belum disalurkan. 


Seminggu Tanggap Darurat, 
Bantuan Tak Kunjung Datang 


Genangan Masih Ada 
meski Ketinggian Berkurang 


SIDOARJO - Masa tanggap darurat 
banjir di Kecamatan Tanggulangin 
berlangsung sejak 1 Februari lalu. 
Namun, sampai saat ini bantuan 
sembako belum disalurkan. 

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo 
Aditya Nindyatman mendesak Pemkab 
Sidoarjo segera mempercepat 
penyaluran bantuan. Pendataan calon 
penerima bantuan harus segera 
diselesaikan. "Begitu data masuk ke 
pemkab, harus segera diterbitkan SK 
bupati untuk proses penyaluran bantuan 
agar segera diterima warga,” ujarnya. 

Dia juga mendesak pemkab 
memastikan kebutuhan air bersih 


dan mandi cuci kakus (MCK) 
terpenuhi.” Rasanya masih diperlukan 
terus sampai saat ini, terutama air 
bersih karena menyangkut aktivitas 
langsung manusia,” katanya. 

Pada seminggu masa tanggap 
darurat ini, kondisi banjir di Tang- 
gulangin berangsur surut. Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) 
Sidoarjo Dwi Eko Saptono menyebut, 
kondisi rumah tergenang dari sekitar 
2.000 rumah kini menyisakan 
puluhan rumah saja. Ketinggian air 
sekitar 5 sentimeter. 

"Kami menyalakan pompa 20 jam 
nonstop. Lima rumah pompa, lima 
pompa portabel dan ini ditambah 
lagi dua pompa mobile dari BBWS 
Brantas,” ucapnya. 


Upaya itu cukup membuat air turun 
signifikan. Meski, ketinggian airjuga 
sempat tidak turun saat hujan turun 
seperti yang terjadi dua hari yang 
lalu. "Tapi, ini progresnya cukup baik, 
ada penurunan terus,” jelasnya. 

Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo 
Dwijo Prawito menyatakan, pihaknya 
sampai saat ini masih rutin 
mendistribusikan air bersih. Menurut 
dia, jumlahnya sudah cukup. "Air 
bersih dan MCK kami suplai sesuai 
permintaan masyarakat,” katanya. 

Dwijo menyebut ketinggian air 
memang berangsur surut. Di Banjarasri 
saja yang cukup tinggi, sekitar 5 sampai 
15 sentimeter. 

Dia mengatakan, jika bisa segera 
surut, masa tanggap darurat tidak 


akan diperpanjang. Masa tanggap 
darurat berakhir pada 14 Februari 
mendatang. Di tengah banjir yang 
mulai surut, pembelajaran tatap muka 
di SMPN 2 Tanggulangin mulai 
berlangsung kemarin (6/2). 

Waka Bidang Kurikulum SMPN 2 
Tanggulangin Dwi Supriantoro 
menjelaskan, seluruh siswanya mulai 
masuk sekolah kemarin. Namun, tidak 
apa-apa memakai sandal atau tidak 
bersepatu. "Air mulai surut, tapi masih 
ada genangan di jalan menuju sekolah, 
halaman sekolah, dan di dua kelas 
masih ada air sisa banjir” ungkapnya. 

Ke depan, pihaknya akan melihat 
kondisi sekolah. Jika tidak banjir lagi, 
pembelajaran tatap muka berlanjut. 
”Jika banjir lagi, pembelajaran online 
lagi,” pungkasnya. (uzi/c17/any) 


Kakek Penjual Mainan 
Cabuli Bocah TK di Sekolah 


SIDOARJO - Samiran sepertinya 
akan menghabiskan masa tuanya 
di balik jeruji penjara. Kakek 65 
tahun itu ditangkap karena 
mencabuli bocah perempuan 
yang masih berusia 5 tahun. 
Pelaku adalah penjual mainan 
di sekolah korban di taman kanak- 
kanak (TK). Aksi bejat tersebut 
terkuak setelah korban bercerita 
kepada ibunya di rumah. 

Kasihumas Polresta Sidoarjo Iptu 
Tri Novi Handono membenarkan 
adanyaperkaraitu saat dikonfirmasi 
kemarin (6/2). US, ibu korban, 
melaporkan peristiwa yang dialami 
anaknya ke Polresta Sidoarjo pada 
Rabu (1/2). Samiran ditangkap 
sehari berselang. "Benar ada 
kejadiannya. Orang tua korban 
yang menjadi pelapor” kata Novi. 

Menurut informasi, pencabulan 
itu terjadi Senin (30/1). Korban 


KELUARGA 


NEGERI SIDOARJO 
mengucapkan 


£ SELAMAT 


HARLAH NU 
ppdb.mansidoarjo.sch.id 


Jl. Stadion No. 2 
Buduran Sidoarjo 


(031) 3963805 


|») Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo Mansda.official @ Ppdb.mansidoarjo.sch.id 


MADRASAH ALIYAH 


——— P, 
$ Drs. Abd. Jalil, MPd. 
KEPALA MAN SIDOARJO 


yang sedang berdiri di gerbang 
sekolah ketika jam pulang didekati 
tersangka. Samiran langsung 
mendekap dan mengancamnya 
agar tidak berteriak. Warga Desa 
Janti itu lantas meraba kemaluan 
korban. Korban yang ketakutan 
hanya bisa terdiam. Terlebih, 
situasi saat itu sedang sepi. Teman- 
temannya sudah pulang. 
Samiran baru melepaskan korban 
setelah merasa puas. NH juga 
kembali diancam agar tidak men- 
ceritakan pencabulan tersebut. 
"Tetapi, ancaman itu tidak 
mempan,” kata penyidik yang 
tidakmau namanya disebutkan. 
Ulah Samiran terkuak pada hari 
yang sama tidak lama setelah 
korban pulang. NH saat itu 
mengeluh kesakitan saat buang 
air kecil kepada sangibu.” Ibunya 
heran. Awalnya dikira habis jatuh 


tY 
4 
ya 


atau bagaimana, tuturnya. 
Namun, pengakuan sang anak 
membuatnya tercengang. NH 
menyebutkan, saat pulang sekolah 
dirinya sempat mendapattindakan 
tidaksenonoh dari penjualmainan 
di sekolah. Ibu korban kontan 
saja tidak terima. Dia langsung 
melaporkannya ke polres.” Hasil 
visum menunjukkan adanya luka 
di kemaluan korban, terangnya. 
Samiran yang jadi terlapor ke- 
mudian ditangkap. Dalam pe- 
meriksaan, dia mengakui per- 
buatannya. Samiran berdalih ide 
pencabulan itu muncul secara 
spontan. Dia merasa punya ke- 
sempatan karenakorban sendirian. 
Di saat bersamaan, situasi jugasepi. 
Kasatreskrim Polresta Sidoarjo 
Kompol Tiksnarto Andaru 
Rahutomo belum memberikan 
tanggapan. (edi/c12/any) 


SATU ABAD NU 
1344 - 1444 H 


Layanan Pajak Online 


“0 


Berdasar surat edaran yang 
dikeluarkan Bupati Ahmad 
Muhdlor terkait acara puncak Satu 
Abad NU, layanan pajak daerah 
besok (hari ini, Red) hanya online. 
Tidak bisa layanan tatap muka. 
Layanan online hanya berlangsung 
pukul 08.00 sampai 13.00. Kami 
sediakan juga nomor hotline 
khusus untuk pengurus pajak bumi 
dan bangunan (PBB), reklame, 
BPHTB, dan lainnya.” 


ARI SURYONO 
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah 
(BPPD) Sidoarjo terkait pelayanan publik 
selama acara Harlah Satu Abad NU 


DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 
FRAKSI PKB DPRD KABUPATEN SIDOARJO 


Mengucapkan 


SELAMAT DAN SUKSES 


HARLAH NU 


Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput 


Abad Kedua Menuju ta Baru 


FIRMA ZUHDI 


18 | SELASA 7 FEBRUARI 2023 


Anggarkan Rp5 


Dulu, Bedilan Bernama 


Kampung Londo 


GRESIK - Adanya Kampung Londo di 
Gresik tidak terlepas dari wilayahnya yang 
berada di pesisir pantai utara Jawa. Di masa 
lampau, kabupaten yang disebut Kota Santri 
tersebut merupakan tempat perdagangan 
internasional. Karena itu, banyak bangsa 
asing atau londo yang bermukim di Gresik. 

Kampung Londo tidak jauh dari Pelabuhan 
Gresik. Sekitar 1 kilometer. Saat ini kampung 
yang berubah nama menjadi Kelurahan Bedilan 
itu masih menyimpan peninggalan bangsa asing. 

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, 
Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga 
(Disparekrafbudpora) Gresik Syaifudin Ghozali 
menyatakan, di kawasan heritage terdapat 
beragam kebudayaan. Mulai pribumi, 
Tionghoa, Arab, hingga kolonial. Kelurahan 
Bedilan tersebut merupakan kawasan kolonial 
yang dulunya ditempati orang-orang Belanda. 
"Karena itu, disebut Kampung Londo, ucapnya. 

Menurut Ghozali, tempat yang dinamai 
Kelurahan Bedilan itu juga tidak terlepas 
dari adanya bangsa kolonial di sana. Bedil 
yang artinya senjata api dulunya 
menggambarkan bangsa Belanda yang 
memiliki bedil ketika berada di Gresik. "Saat 
ini kampung itu masuk dalam kawasan 


Bar 1 Pe! | 


GUSLAN GUMILANG/JAWA POS 
BANGUNAN LAWAS: Suasana khas gang kecil di Jalan 
Raden Santri yang lebih dikenal dengan Kampung Londo 
kemarin (6/2). Tempat tersebut termasuk area heritage Kota 
Gresik yang tidak jauh dari pelabuhan. 


Sosok Kiai Karismatik dan Sederhana Itu Telah Berpulang 


GRESIK - Mendung duka 
kembali menyelimuti masyarakat 
Kota Pudak. Salah satu ulama 
Gresik KH M. Iklil Sholeh 
meninggal pada Minggu (5/2) 
malam di usia 65 tahun. Ribuan 
orang pun hadir dalam pemaka- 
man pengasuh Pondok Pesantren 
(Ponpes) Gomaruddin, Sampurnan, 
Kecamatan Bungah, itu. 

Kepergian sosok kiai karismatik 
tersebut sangat berkesan di hati 
masyarakat. Tidak terkecuali 
jajaran Forkopimda Kabupaten 
Gresik. ” Kami semua warga Gresik 


sangat kehilangan. Saya bersaksi almarhum. 


A 


J——asmaaaa - 


Keluarga besar 
"| SMKS YASMU MANYAR GRESIK 
1 mengucapkan 


SESELAMATK& SUKSES, 
hantar 'ABADINAHDUATUWULAMAI 


. | 
Ps Pm , s 8 e SMKS Yasmu Manyar Gresik 


NI Siap Kerja, Bisa Melanjutkan 

» .A xx 
Pu NI dan Siap Berwirausaha 
- ul cos... 


tina BL DBE 
: (poor 


@ @smkyasmu 


Pa  @ smkyasmuayahoo.co.id 


S 9 smkyasmu.sch.id 


@ Jl Kyai Sahlan I No 24 
Manyarejo, Manyar Gresik 


LUDRY PRAYOGA/JAWA POS 
BERDUKA: Ribuan pelayat mengikuti 
pemakaman KH M. Iklil Sholeh di Sampurnan, 
Kecamatan Bungah, kemarin (6/2). 


beliau orang yang baik,” ujar 
Bupati Gresik Fandi Akhmad 
Yani yang ikut menyalatkan 


MODERN WESI 


GRESIK 


Jawa Pos ' METROPOLIS 


M untuk Pembangunan Tebing Longsor 


GUSLAN GUMILANG/JAWA POS 


GRESIK - Penanganan 
tebing di kawasan Putri Cempo 
akan kembali dilanjutkan 
dalam APBD 2023 ini. 
Pembangunan tebing yang 
longsor sejak 2018 tersebut 
hingga kini belum selesai. 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang (DPUTR) Pemkab 
Gresik menganggarkan Rp5 
miliar untuk tahun ini. 

Pada2022, terdapat anggaran 
sebesar Rp 9,4 miliar. Harapan- 
nya, pena-nganan longsoran 
tebingitubisaselesai. Namun, 
hingga akhir tahun lalu, 


BELUM SELESAI: Area bukit 
yang longsor sejak 2018 

di kawasan Putri Cempo 
kemarin (6/2) tampak sudah 
dibeton. Pengerjaan sempat 
terhenti dan dilanjutkan pada 
awal 2023 ini. 


BERMULA ES Sel Rp 2 miliar 
tal) 


— DARI 


2018 | 2018 


Longsor di area 
tebing pertama 
2019 


Area longsor semakin 
besar hingga memutus 
jalan 


pekerjaan belum juga selesai. 
Memang, sejak 2018, tebing 
Pucem mengalami longsor. 
Dulunya, di bukit tersebut, 
ada jalan tembus yang 
menghubungkan Giri dengan 
Kelurahan Gending. Karena 
longsor semakin parah, tebing 
di sana terkikis cukup lebar. 
Ada dampak dari longsoran 
itu sedalam 50 meter dengan 
panjang 100 meter. 


| 2019 | Da ANU Rp 2 miliar 


(batal) 


. XII Dianggarkan Rp 5 miliar 


(refocusing) 


ELF Dianggarkan Rp 9,4 miliar 


(belum selesai) 


KEKE Dianggarkan Rp 5 miliar 


Sumber: DPUTR 
GRAFIS: BAGUS/JAWA POS 


Kepala Bidang Bina Marga 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang (DPUTR) Pemkab 
Gresik Eddy Pancoro 
menyatakan, pekerjaan pada 
2022 mencakuppemasangan 
bor strauss untuk fondasi 
sebelum tebing itu dibeton. 
Selain itu, dilakukan cor pile 
cap untuk fondasi, pemasangan 
batu, hingga uruk sirtu. 

Tebingyang longsor tersebut 


Pantarlih Tunggu Pemetaan TPS 


GRESIK - Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Gresik 
terusmematangkan persiapan 
untuk menghadapi tahun 
Pemilu 2024. Mereka tengah 
menyelesaikanrekrutmen bagi 
petugas pemutakhiran data 
pemilih (pantarlih). Setidaknya 
dibutuhkan 3.821 personel yang 
akanbertugasmembantupanitia 
pemungutansuara (PPS) untuk 
melakukan pemutakhiran data. 

Hingga kini, proses rekrutmen 
pantarlih telah sampai pada 
seleksi administrasi. Sebelum 
ditetapkan, pihaknya akan 
menunggu hasil pemetaan 
tempat pemungutan suara 
(TPS) oleh PPS desa. "Pene- 
tapannya akan dilakukan 
pada 11 Februari,” ujar 


Fovuy Inoup Doscanyion 


ssATAN PARTISIP2A ”. 1EMILIH 


sENGAN TINGKA' (Gp RTSIP N 


Ba AN 


Bai 
LUDRY PRAYOGA/JAWA POS 


SIAP TUGAS: Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Gresik 
Makmun (kiri) saat menggelar focus group discussion (FGD) tentang 
partisipasi pemilih. Pihaknya juga menyampaikan tahapan rekrutmen. 


Komisioner Divisi SDM dan 
Parmas KPU Kabupaten 
Gresik Makmun kemarin. 
Jika sesuai dengan rencana 
awal, terdapat 3.821 TPS yang 
digunakan pada Pemilu 2024. 


Namun, tidak tertutup 
kemungkinan jumlah tersebut 
berubah, menyesuaikan 
kondisi di lapangan. "Di setiap 
TPS terdapat 1 pantarlih. 
Sehingga kami menunggu 


hasil pemetaan dari PPS. 
Apakah terdapat perubahan 
atau tidak,” terang Makmun. 

Tentu hal itu akan ber- 
dampakpada proses seleksi. 
Terutama jika jumlah peserta 
yang lolos seleksi administrasi 
melebihi jumlah TPS hasil 
pemetaan. ”Maka akan dipilih 
yang paling berpengalaman. 
Mengingat tidak ada tes tulis 
maupun wawancara. Nanti 
PPS yang menentukan,” 
ungkapnya. 

Meski demikian, Makmun 
menegaskan bahwa tugas 
pantarlih cukup krusial. 
Sebab, tugas mereka 
berhubungan langsung 
dengan data pemilih tetap 
(DPT). (yog/c12/dig) 


Tekan Angka Pelanggaran, Gelar Operasi Keselamatan Semeru 


GRESIK - Angka kecelakaan 
dan pelanggaran lalu lintas di 
Kabupaten Gresikterus menjadi 
atensi jajaran kepolisian Polres 
Gresik. Hari ini (7/2) Korps 
Bhayangkara akan menggelar 
Operasi Keselamatan Semeru 
2023. Operasi yang digelar 
selama 14 hari itu juga dalam 


rangka cipta kondisi 
kamseltibcar lantasjelangIdul 
Fitri 1444 Hijriah. 


Satlantas Polres Gresik pun 
mengerahkan 166 personel 
gabungan dalam pelaksanaan 
operasi. Dengan target khusus 
menekan angka kecelakaan 
dan pelanggaran lalu lintas. 
"Dengan mengedepankan 


asuhan kiai-kiai 


sluaraa besar 
NASI YO MEA 


. 
MI NU LUMPUR GRESIK 
Imtag Kuat-Iptek Manfaat 


Telah dibuka PPDB 
tahun/pelajaran 2023/2024 
Info PPDB : bu Mamah (0881-6393-534) 


@ @Minu Lumpur Gresik @ Minu Lumpur Gresik @ Minu Lumpur 
@ https://minulumpur.com/ @ JL Sindujoyo X No. 54 Kel.lumpur kec.gresik 


Yani menyatakan, 
Sholeh sangat berpengaruh 
dalam dunia pendidikan di 
kalangan santri. Bahkan, semasa 
hidup, almarhum menimba ilmu 
di sejumlah pesantren di bawah 


antaranya, Ponpes Al-Fadlu, 
Kaliwungu, Kendal, Ponpes 
Yanbu'ul Ouran, Kudus: dan Ponpes 
Alawiyah, Senori, Tuban. "Sosok 
guru yang senang mencari ilmu 
dan aktif dalam berbagai majelis. 
Dengan gaya dakwah yang 
sederhana dan diterimamasyara- 
kat,” kenangnya. (yog/c12/dig) 


— "17422, 
NU.LUMPUR GRESIK 


GUSLAN GUMILANG/JAWA POS 


NAKAL: Pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dijumpai di sepanjang Jalan 
dr Wahidin Sudirohusodo adalah pengendara roda dua yang kerap melawan 
arus lalu lintas. Tampak pengguna jalan melakukan pelanggaran kemarin (6/2). 


langkah preemtif. Melalui 
pendidikan dan penyuluhan 
kepada masyarakat,” ujar 
Kasatlantas Polres Gresik AKP 
Agung Fitransyah. 


KH M. Iklil 


sepuh. Di 


aa? 


SAPU ABAD NU 
LA MAAN 


Meski demikian, alumnus 
Akpol 2010 itu juga akan 
melakukan langkah preventif 
maupun penindakan tegas. 
Yang dilakukan secara 


selektif dan prioritas pada 
kendaraan yang berpotensi 
menimbulkan gangguan. 
”Untuk mengurangi fatalitas 
kecelakaan. Baik jumlah 
korban maupun kerugian 
materiil yang ditimbulkan, 
bebernya. 

Salah satu yang menjadi 
perhatian adalah wilayah 
rawan pelanggaran yangmarak 
dijumpai di sepanjang Jalan 
dr Wahidin Sudirohusodo, 
Kecamatan Kebomas. "Patroli 
rutin akan terus dilakukan. 
Termasuk melakukan 
penindakan menggunakan 
ETLE statis maupun mobile, 
jelasAgung. (yog/c12/dig) 


DEWAN PIMPINAN DAERAH 


juga sudah dikerjakan pada 
2022, yakni pengerjaan soil 
nailingdan shortcreed. Meski 
demikian, penanganan Bukit 
Pucem itu belum selesai. 
Rencananya, tahun ini 
pembangunan kembali 
dilanjutkan. ” Kami siapkan 
anggaran Rp5 miliar, ujarnya. 
Penanganan Bukit Pucem 
itu menggunakan dua 
metode. Pertama, pembuatan 
dinding beton penahan tanah 
di sisi bawah dasar bukit. 
Panjangnya sekitar 100 meter 
dengan penguatan pancang 
bor pile. Kedua, pengamanan 
tebing dengan pembuatan 
terasering dan cover cor beton 
terhadap lereng bukit. "Dua 
metode ini diharapkan mampu 
memperbaiki tebing tersebut, 
imbuhnya. (son/c12/dig) 


aa ——— 


120 Ribu Warga 
NU Gresik Hadiri 
Perayaan 1 Abad NU 


ee 


Sebanyak 120.000 
warga nahdliyin 
Gresik juga akan 

menghadiri puncak 
acara 1 Abad NU 

di Stadion Gelora 

Delta, Sidoarjo. 
Event besar tersebut 
menjadi perekat 
kebangsaan dan 
persatuan. Angka 
itu di luar dari 
rombongan yang 
terdata oleh PCNU. 

Sementara itu, ada 

50 ribu warga yang 

terkonfirmasi hadir 
dan diberangkatkan 
langsung secara 
resmi.” 


MUHAMMAD SYIFAUL FUAD 
Sekretaris PCNU Gresik 
berbicara tentang 
perayaan 100 tahun 
kelahiran Nahdlatul 
Ulama (NU) 


Satu Abad 


Nahdlatul Ulama 


H. Ahmad Nurhamim 
Ketua DPD Golkar Gresik 


RSUD IBNU SINA 


KABUPATEN GRESIK 


& 


DIREKSI, JAJARAN MANAJEMEN,/DAN CIVITAS HOSPITALIA 


RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK- 


ISELAMATIHAR : 
ha li | 


" Tmengucapkan 


ng 


UAHAI ABAD 
ULA 


('MERAWAT: JAGATI MEMBANGUN PERADABAI 
Ig Un PA ae, 


LUDRY PRAYOGA 


METROPOLIS - Jawa Pos 


Jual Pompa Rekondisi, 
Disidang Kasus Merek 


SURABAYA - Miko Darman- 
tomenjual pompaair merek 
Ebara di Toko Toya Inti milik- 
nya. Namun, pompa air itu 
dianggap bukan asli produk 
PT Ebara Indonesia. Barang 
yang dijual Miko adalah 
pompa rusak yang sudah 
direkondisi dengan mengganti 
spare part sehingga seolah- 
olah produk baru. Miko 
didakwa telah melanggar hak 
merek PT Ebara Indonesia. 

Jaksa penuntut umum 
Yulistiono dalam dakwaannya 
menjelaskan, R. Affitantho 
Setyabudhy yang diberi kuasa 
oleh PT Ebara Indonesia 
awalnya membeli satu pompa 
air merek Ebara di Toko Toya 
Inti, Jalan Banyu Urip. Namun, 
setelah dicek, pompa itu 
ternyata bukan hasil produksi 
PT Ebara Indonesia. 

Affitantho pun memastikan 
lagi dengan membeli lima 
pompaair merek yangsama 
di toko milik Miko tersebut. 
"Diketahui semua pompa itu 
bukan merupakan produk 
pompaair merekEbarayang 
diproduksi PT Ebara Indo- 
nesia, ujar jaksa Yulistiono 
saatmembacakan surat dak- 
waan dalam sidang di Penga- 
dilan Negeri Surabaya kemarin 
(6/2). Barang yang sama di- 
temukan di toko cabang Pe- 
rum Griya Kebraon Tengah 
milik Miko. 

Pompa-pompa yang dijual 
Miko itu ternyata bekas. 
Terdakwa merekondisi 
pompa yang sudah rusak 
dengan mengganti spare part 
yang bukan merek Ebara. 
”Pompaitu dapat berfungsi 
normal sebagaimanapompa 
Ebara baru, katanya. 

Pihak PT Ebara Indonesia 


LUGAS WICAKSONO/JAWA POS 
PEMBUKTIAN: Miko Darmanto 
mendengarkan jaksa membacakan 
surat dakwaan kemarin (6/2). 


menemukan 84 pompa merek 
Ebara yang diproduksi Miko. 
Menurut jaksa, Miko mere- 
kondisi pompa rusak merek 
Ebara untuk menambahnilai 
jual. Pompa-pompa itu di- 
banderol Rp 3,5 juta-Rp 130 
juta. Miko didakwa dengan 
Pasal 100 ayat 1 UU Nomor 
20 Tahun 2016 tentang Merek 
dan Indikasi Geografis. 
Kapenga Remikatu, penga- 
cara terdakwa, menuturkan, 
tidakadayangbisamembuk- 
tikan bahwa pompa air yang 
dijual kliennya palsu. Menurut 
dia, yangberhakmenyimpulkan 
pompa itu palsu atau tidak 
adalah majelis hakim yang 
mengadili perkara tersebut. 
”Pemeriksaanyang dilakukan 
laboratorium forensik hasilnya 
identik atau tidak. Bukan palsu 
atau tidak, tutur Kapenga. 
Selainitu, PTEbara Indonesia 
bukan pemegang merek 
tersebut. Pemilik merek itu 
adalah kantorpusatperusahaan 
asal Jepang. PT Ebara Indonesia 
hanya menjadi pemegang 
lisensi. "Mereka (PT Ebara 
Indonesia) juga harus mem- 
buktikan alas hak yang me- 
nyatakan itu merek mereka, 
ungkapnya. (gas/c18/eko) 


KASUISTIKA KOTA 


SELASA 7 FEBRUARI 2023 19 


ALLEX GOMARULLA/JAWA POS 


SIDANG SAMPAI MALAM: Dari kiri, Ratno Tuhuteru, Hendro Suseno, dan Sutino Tuhuteru menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (6/2). 


Komisaris dan Direksi Bahana 
Jadi Saksi Kasus Penggelapan Solar 


Staf Keamanan 
Sering Antar Uang 
Pakai Kresek 


SURABAYA - Komisaris 
dan direksi PT Bahana Line 
menjadi saksi kasus peng- 
gelapan solar PT Meratus 
Line di Pengadilan Negeri 
Surabaya kemarin (6/2). Me- 
reka menanggapi kesaksian 
Sultan, staf keamanan yang 
mengaku hampir tiap hari 
mengantar uang tunai dari 


kantor Bahana ke bank untuk 
disetor tunai. 

”Saya ngambil di resepsionis. 
Uangitu ada di kresek terkaret. 
Nominal dan tujuan ke siapa 
saya tidak pernah ngecek," 
ujar Sultan saat bersaksi. 

David Ellis Sinaga dan Dody 
Teguh Perkasan, karyawan 
PT Bahana yang menjadi 
terdakwa dalam kasus tersebut, 
juga pernah menitipkan uang 
tunai untuk disetorkan ke 
bank. Komisaris PT Bahana 
Line Sutino Tuhuteru memas- 


SAMBUNGAN 


tikan setor tunai itu bukan 
transaksi perusahaannya. "Itu 
kemungkinan titipan orang 
lain secara pribadi,” kata Sutino 
dalam sidang. 

Jaksa penuntut umum Estik 
Dilla Rahmawati menun- 
jukkan bukti transaksi tunai 
dari Sutino kepada David 
dan Dody. Namun, Sutino 
membantah bahwa transaksi 
tersebut hasil penggelapan 
solar. "Itu untuk operasional 
biaya perahu, bensin, dan 
lainnya yang nominalnya 


hanyaratusan ribu, ujar dia. 

Direktur I PT Bahana Line 
Ratno Tuhuterujuga mengaku 
tidak tahu mengenai kasus 
penggelapan solar itu. "Saya 
tahu fraud dari suratnya 
Meratus. Fraud karena apa, 
baru tahu setelah diperiksa 
polisi. Kami sama sekali tidak 
pernah terlibat masalah ini,” 
ucapnya. 

Direktur Utama PT Bahana 
Line Hendro Susenomenyam- 
paikan bantahan yangsama. 
Dalamsidang terpisah, jaksa 


penuntut umum sempat 
menyampaikan kesimpu- 
lan Pusat Pelaporan dan Ana- 
lisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) yang menemukan 
dugaan tindak pidana pen- 
cucian uang. 

Seperti diberitakan, 17 
karyawan dari PT Meratus 
Line dan PT Bahana Line 
disidang karena diduga 
menggelapkan solar milik 
PT Meratus Line. Kerugian 
yang diderita mencapai Rp 
501 miliar. (gas/c9/eko) 


Jumat, IMB SD/MI Cokroaminoto Rampung 


Sambungan dari hal 13 


"Alhamdulillah, mulai hari 
ini anak-anak bisa belajar di 
kelaslagi. Ada 7 ruanganyang 
sudah selesai di lantai 1. 
Termasuk, ruang guru kami 
manfaatkan dulu agar anak- 
anak tidak berdesakan, ujar 
Kepala SD/MI YPI Cokro- 
aminoto Alfiyatussolichah. 

Kemarin Wali Kota Surabaya 
Eri Cahyadi meninjau langsung 
beroperasinya kembali sekolah 


ituu Memang sebelumnya 
pembangunansekolah tersebut 
sempat terhenti karenasekolah 
belum mengajukanIMBperu- 
bahan bangunan. Tinggi bangu- 
nan menjadi dua lantai. Selain 
itu, hambatan keluarnya IMB 
juga disebabkanalashaksekolah 
yang belum beres. 

Eri menyebut pihaknya sudah 
berkomitmen untuk mem- 
bantumenyelesaikan perma- 
salahan itu. Sesuai kesepakatan 
dalam pertemuan pada 19 


Januari lalu, pembangunan 
lantai 1 bisa dilanjutkan, se- 
mentara lantai 2 dihentikan 
menunggu hingga IMB keluar. 
"Saya minta Jumatnanti sudah 
keluar IMB-nya sehingga 
pembangunan lantai 2 bisa 
dilanjutkan, katanya. 

Dia mengatakan, IMB itu 
bisa diterbitkan setelah Pemkot 
Surabaya berkonsultasi dengan 
jaksa pengacara negara. Mes- 
kipun belum ada alas hak, IMB 
bisa dikeluarkan dengan cara 


pembuatan kesaksian sebagai 
landasan pernyataan pengua- 
saan fisik. Surat tersebut lantas 
ditandatangani oleh RT, RW, 
dan warga sekitar yang paham 
betul asal muasal berdirinya 
sekolah itu. 

"Kami sudah rapat dengan 
jaksa pengacara negara. Ter- 
nyata, pembuktian (pengu- 
asaan tanah, Red) itu bisa 
ditandatangani oleh RT/RW 
dan warga sekitar. Sekarang 
persyaratan sudah lengkap 


Ada Dosen Unesa yang Bantu Bikin Probiotik Swadaya 


Sambungan dari hal 13 


Bagaimana soal bau tak sedap 
yangmengganggu lingkungan? 
Probiotik solusinya. Cairan 
tersebutcukup dicampurkan 
pada pakan. Mulai ampas tahu, 
gilingan jagung, bahkan 
sampah organik sisa rumah 
tangga. Protein pakan pun bisa 
terserap lebih baik. ”Kalau 
kandangtelanjur bau, cukup 
disemprot saja,” ungkap dia. 

Probiotik dibuat secara 
swadaya untuk menekan biaya 
produksi. Dengan bantuan 


warga yang berprofesi dosen 
Universitas Negeri Surabaya 
(Unesa). Tapi, diperlukan 
waktu pengendapan selama 
tiga bulan. Atau, bisa digu- 
nakan sisa sampah yang di- 
fermentasi tiga hari. 

"Kami sedang mengajukan 
ke dinas untuk bantuan alat 
pencacah pakan supaya lebih 
efisien,” jelas mantan Kasi 
Pemerintahan Kelurahan 
Simomulyo itu. 

Warga menggunakan kan- 
dang bertingkat untuk me- 
nyesuaikan lahan yang terbatas. 


Bagian bawah kandang itu 
dibuat miring agar telur lebih 
mudah dikumpulkan. Juga 
direncanakan ada maggotpada 
bagian dasar untuk memakan 
sisa kotoran ayam. 

”Masih dikaji untuk dijadikan 
pakan lagi. Kalau secara 
keseluruhan sudah disetujui 
Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Surabaya, tuturnya. 

Opsi lain, kandang terletak 
langsungdi permukaan tanah. 
Namun, tetap harus ada pe- 
nutup pada bagian atas. Tu- 
juannya, airtakterkenakandang 


dan menyebabkan bau. 
Kelurahan memberikan 
bantuan 200 ayam kampung 
unggul balitbangtan (KUB) di 
awal inisiasi program. Ayam 
tersebut dipilih karena memiliki 
sejumlah keunggulan. Di 
antaranya, lebih cepat besar 
dan setidaknya menghasilkan 
satu butir telur per hari. 
”Juga cukup laris di pasaran. 
Meskipun harga anakannya 
sedikit lebih mahal diban- 
dingkan ayam jowo peranakan 
(joper), paparnya. (“/c6/git) 


PT KAI Ingin Penertiban, Pedagang Masih Keberatan 


Sambungan dari hal 13 


Menurut dia, penertiban akan 
dilakukan Kamis (9/2). Ada 97 
pedagangyangbakal direlokasi. 
Dalamsisa waktu tiga hari ini, 
pihaknya akan terus berkoor- 
dinasi dengan pemkot. 

Termasukdalammenyiapkan 
solusi terbaik ke pedagang 
terkaittempatrelokasi. Sebab, 
lahan yang berada persis di 
sisi barat gedung Pasar Turi 
Baru (PTB) itu segera diman- 
faatkan. 


"Kami tidak akan menyewa- 
kannya lagi. Sudah ada pe- 
nyewanya, ujar Lugman. 

Paguyuban pedagang ber- 
keberatan dengan desakan 
itu. Ketua Perkumpulan Pe- 
dagang Pasar Turi Tahap III 
Rifai mengatakan, batas waktu 
pengosongan terlalu mepet. 
Apalagi, pedagang belum 
mempersiapkan diri untuk 
pindah ke lokasi baru. ”"Peda- 
gang tidak setuju. Kami juga 
tidak tahu mau direlokasi ke 
mana, katanya. 


Rifai menyampaikan, pihaknya 
membutuhkan waktu sekitar 
duamingguuntukmelakukan 
berbagai persiapan. 

Kepala Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, dan 
Perdagangan (Dinkopdag) 
Kota Surabaya Fauzie Musta- 
gim Yos mengatakan segera 
mendata ulang. Pendataan 
mulai dilakukan hari ini (7/2). 
Survei pendatang, kata dia, 
sangat pentinguntuk melihat 
KTP yang bersangkutan. Apa- 
kah warga Surabaya atau tidak. 


"Karena kata Pak Wali Kota, 
yang bisa dibantu adalah warga 
Surabaya. Itu yang bisa 
diakomodasi, jelas Yos. 

Di bagian lain, wakil rakyat 
mempertanyakanalasan PT KAI 
yang ngotot ingin merelokasi 
pedagangpada9 Februari. Ang- 
gota Komisi CDPRD Surabaya 
Buchori Imronmeminta BUMN 
itu untuk mengulur waktu 
sampai dua pekan ke depan. 
Persisnya sampai 23 Februari. 
Halitusesuaidenganpermintaan 
pedagang. (mar/c7/git) 


sehingga Jumat nanti sudah 
bisa keluar” ucapnya. 

Meski IMB terbit, bukan 
berarti tanah itu bebas seng- 
keta. Jika ke depan ada yang 
menggugat, yayasan harus 
bersedia berhadapan dengan 
hukum untukmenyelesaikan 
hal tersebut. Entah melalui 
mekanisme jual beli, sewa, 
atau pembuktian yang lain. 

Surat pernyataan pengua- 
saanfisikitu dinilai sudah bisa 
menjadi dasar dikeluarkannya 
IMB. Juga untukpengurusan 


sertifikat di kantor pertanahan. 
Saat ada sengketa pun, IMB 
masih tetap berlaku. 

"Ada permasalahan tanah 
ini punya si A atau si B, itu 
bukan urusan Pemkot Sura- 
baya. Nanti kalauini (sengketa, 
Red) terjadi, tinggal hubungan 
hukumnya seperti apa, apakah 
jual beli dan lainnya terserah. 

Eri menjelaskan, sengketa 
tersebutmenjadi urusan antara 
sekolah dan pihak yang 
bersengketa. Di sini Pemkot 
Surabaya berupaya mencari 


jalan agar IMB itu tetap bisa 
turuntanpaada aturan yang 
dilanggar. "Duduk gak onok 
solusine, terus mandek, ujarnya. 
Sementara itu, Ketua SD/MI 
YPI Cokroaminotomengatakan, 
dalam waktu dekat, sekolah 
bakal mengumpulkan warga 
dan alumni yang pernah ber- 
sekolah di sana. Halitu dilaku- 
kanuntukmenguatkan lembar 
persaksian yangmenjadi syarat 
IMB. Setelah persaksian ram- 
pung dokumenbisa disahkan 
menjadi IMB. (gal/c6/git) 


Targetkan Indonesia Jadi 
Poros Maritim Dunia pada 2045 


Sambungan dari hal 13 


”Visi poros maritim dunia 
merupakan suatu visi geopolitik 
sebagai penegasan manifestasi 
tujuan nasional. Sekaligus 
momentum dalam mene- 
rapkan strategi pembangunan 
nasional berbasis kemaritiman, 
kata Ma'ruf Amin saat mengisi 
kuliah umum kepada taruna 
Akademi Angkatan Laut (AAL) 
kemarin (6/1). 


Kuliah umum yang digelar 
di Gedung Salahutu, AAL, itu 
bertajuk Masa Depan Bangsa 
Ditentukan Kesiapan Militer 
yang Dilandasi Keimanan. 
Selain parataruna AAL, kegiatan 
tersebut dihadiri beberapa 
pejabat penting lainnya. 

Yaitu, Panglima TNI Laksa- 
mana Yudo Margono, Kepala 
Staf Angkatan Laut (KSAL) 
Laksamana TNI Muhammad 
Ali, Gubernur AAL Laksamana 


Muda TNI Denih Hendrata, 
dan Wakil Gubernur Provinsi 
Jawa Timur Emil Dardak. Pem- 
berian materi berlangsung 
selama 20 menit. 

Ma'ruf mengatakan, trans- 
formasi besar dunia ditandai 
oleh kebangkitan negara- 
negara di Benua Asia. Yakni, 
pusat gravitasi geoekonomi 
dan geopolitik dunia sedang 
bergeser dari poros Atlantik 
ke Asia-Pasifik. (ian/c6/git) 


Hendak Padamkan Api, 
Petugas PMK Malah Dilempari Kandang 


Sambungan dari hal 13 


Duh, perbuatan nekat 
Anwar tentu saja membuat 
semua petugas dan warga 
deg deg ser. Bagaimana bila 
api sampai mencelakainya? 

”Dia pun melempar kan- 
dang-kandang yang ada di 
atas. Api memang belum 
sampai menjalar ke kandang 


itu. Dia melemparnya ke 
arah petugas,” ujarnya. 
Beberapa petugas hampir 
kehilangan kesabaran. 
Linggis diacungkan kepada 
Anwar sambil memintanya 
untuk turun. Sebab, cara 
verbal sudah tak mempan. 
”Lari langsung dia. Namun, 
kemudian ada ibu-ibu da- 
tang. Minta maaf ke kami 


atas kelakuan anaknya. Ter- 
nyata, pemuda usia sekitar 
30 tahun itu sedang mabuk," 
katanya. 

Petugas hanya bisa me- 
ngelus dada. Aksi halusinasi 
Anwar membuat pemad- 
aman semakin runyam. 
Beruntung, petugas yang 
cekatan bisa membuat api 
cepat padam. (gal/c6/git) 


METROPOLIS 


ART PARI Y 


Menikah 
Harus 
Worth It 


PERNIKAHAN adalah momen sakral yang 
tak terlupakan dan sekali seumur hidup. 
Karena itu, penting untuk memilih segala 
sesuatu yang worth itatau sepadan. Affection 
Organizer, wedding organizer Jawa Timur 
milik sejoli musisi Soraya Ghyna dan sang 
suami, punya konsep yang asyik untuk 
menjawab wedding trend milenial tahun ini. 
Bahkan, pernikahan impian dengan konsep 
low budget high impact pun bisa diwujudkan. 

Setelah melandainya situasi pandemi, kini 
muncul normalisasi intimate wedding. Jika 
sebelumnya pernikahan harus serbamewah 
dengan skala tamu yang besar, sekarang 
pernikahan bisa seru dan intimate dengan 
undangan skala kecil-sedang atau sekitar 
200-500 tamu. Ada opsi venue yang bisa 
digunakan seperti hall atau rooftop cafe. 

Acara pernikahan dikemas semenarik 
mungkin sehingga tamu dan keluarga bisa 
menikmati. "Yang paling penting harus 
conceptual. Jangan nanggung. Fokus di satu 
tema biar momennya melekat,” ujar Soraya. 

Di pameran New Year Wedding Fair 2023 
yang berlangsung pada 3-5 Februari, 
Affection berkolaborasi dengan Koromi 
Buffet, Artideco Dekorasi, Photo.Jo, Lusi 
Rohman MUA, Masavisual, dan Melekat 
Entertainment. ” Kami berkomitmen kasih 
garansi terbaik kepada calon pengantin 
milenial,” kata Alfiah Artideco. 

Kolaborasi tersebut berasal dari ide nyiapin 
nikah sama yang udah nikah. Sebab, hasilnya 
akan selalu lebih baik dengan yang sudah 
berpengalaman. (ran) 


"Kalau dulu tanpaadanya medsos 


Jawa Pos SELASA 7 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 20 


4 revruari Z0Z3 


Setelah Tiga Tahun 


Dia menuturkan, jumlah kanji 
tidak bisa dihitung, tetapi jumlah 


Kanji Cup Kembali Digelar 


ALLEX @OMARULLA/JAWA POS 


BERKOMPETISI: Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus se-Indonesia mengikuti lomba Kanji Cup ke-19 
yang diadakan Konjen Jepang di kampus Unesa pada Sabtu (4/2). 


Cenderung Sulit Menghafalkan Kanji 


MINAT belajar bahasa Jepang, termasuk 
di Surabaya, sampai saat ini masih terbilang 
tinggi. Hal itu diungkapkan Wakil Konsul 
Jepang Bidang Informasi, Pendidikan, dan 
Budaya di Surabaya Tsumura Moe. 

Dia menuturkan, menurut hasil survei 
The Japan Foundation pada 2021, jumlah 
pembelajar bahasa Jepang di Indonesia 
mencapai 710 ribu orang. Angka itu berada 
di peringkat kedua terbanyak di dunia. 

Dia menambahkan, dalam mempelajari 


kanji, mayoritas pembelajar mengalami 
kesulitan karena banyaknya jumlah huruf 
sehingga kadang merasa sulit untuk 
menghafalkan. Namun, huruf kanji sering 
muncul dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. 

Jika mengerti kanji, bisa memahami bahasa 
Jepang lebih mendalam.” Kami Konjen Jepang 
di Surabaya memberikan bantuan dan dukungan 
melalui berbagai program seperti Kanji Cup 
ini agar para pembelajar bahasa Jepangmerasa 
senang belajar kanji” ungkapnya. (hay/c6/tia) 


RELAKSASI: 
Peserta pelatihan 
mindfulness 
melakukan meditasi 
bersama dipandu 
Danti Nastiti, brand 
manager Garden 

1 of Na'eem, 
beberapa waktu lalu. 


DOKUMENTASI GARDEN OF NA'EEM 


Latihan Mindfulness Bersama Garden of Na'eem 


Sadari Pernapasan, Bantu Kelola Emosi 


DI tengah gempuran teknologi dan aktivitas sehari-hari, distraksi bisa datang 
dari mana saja. Terkadang apa yang sedang kita lakukan tidak sejalan dengan apa 
yang ada di dalam pikiran. Untuk itu, penting dalam mengembalikan kesadaran 


diri dengan cara berlatih mindfulness. 


mandiri 


dan TV yang selalu update, mau 
nggak mau manusia sudah menjalani 
hidup dengan sadar. Berbeda dengan 
sekarang. Dikit-dikit lihat ponsel, 
benar-benar nggak dikasih waktu 
untuk menyadari apa yang kita 
rasakan, kata Raden Prisya, mind- 
Julness and well being coach, saat 
dijumpai dalam pelatihan mind- 
fuulness yang digelar Garden of Ndeem 
di Bali beberapa waktu lalu. 
Menurut Prisya, latihan mindfulness 
adalah latihan bernapas mengikuti jalur 
napas masing-masing dan sungguh- 
sungguh hadir di dalamnya. Berlatih 
mindfulness bisa dilakukan dengan 


berbagai cara sederhana. Misalnya, 
melakukan meditasi ringan selama 
5-10 menit perhari sebelum memulai 
aktivitas atau di tengah-tengah kesibukan. 

Prisya menjelaskan, kunci dari 
mindfulness adalah adanya kesadaran. 
Dimulai dari merasakan dan mendeng- 
arkan napas diri sendiri, lalu memantau 
perasaan yanghadir, hingga mengaktifkan 
seluruh pancaindra. 

Berlatih mindfulness, kata Prisya, bahkan 
bisa dilakukan sambil beraktivitas. 
Misalnya, sambil mencuci piring, 
menyiram tanaman, hingga mandi atau 
yang disebut dengan mindful shower. 

Mindful shower tersebut dapatmenjadi 
sarana refreshing, terutama bagi ibu 


rumah tangga dan ibu yang baru 
melahirkan. "Karena cuma dengan 
mandi, kita bisa punya kesempatan 
mengunci pintu, kata Prisya. 

Danti Nastiti, brand manager 
Garden of Ndeem PT Bina Karya 
Prima (BKP), menambahkan, 
Garden of Naeemyangmerupakan 
produk halal beauty soap terbaru 
BKP mengajak para perempuan 
Indonesia untuk sehari-hari terbiasa 
mindfiul self-love, menyayangi diri, 
dan merawat diri dengan penuh 
kesadaran. "Produk ini diperkaya 
Moroccan argan oil yang terbukti 
memberi manfaatuntuk kulit” papar 
Danti. (adn/c12/tia) 


deknndo @ 


Jawa Pos 


CONTACT US: 
PAKUWON MALL, G LEVEL 
PAKUWON CITY MAL G LEVEI 
LIPPO MALL PURI JAK ART A, G FLOOR 


namheongipoh id 


Vakum karena Pandemi 


SURABAYA - Tiga tahun berturut- 
turut, program Kanji Cup 
terhenti dan tidak bisa 
dilaksanakan karena 
terhalang pandemi. 
Tahun ini event 
tahunan yang digagas 
Konsulat Jenderal 
(Konjen) Jepang di Surabaya 
kembali digelar di auditorium 
Gedung LP3 Universitas Negeri 
Surabaya (Unesa) Kampus Lidah 
Wetan pada Sabtu (4/2). 

Penyelenggaraan Kanji Cup 
ke-19 itu juga didukung The 
Japan Foundation, IMC Center 
(sekolah bahasa Jepang), 
Perhimpunan Alumni dari Jepang 
(PERSADA) Jatim, dan juga 
beberapa rekan sponsor. 

Kanji Cup tahun ini diikuti 137 
orang untuk level dasar dan 32 
orang untuk level menengah yang 
berasal dari berbagai universitas 
di Jatim hingga luar Jatim. Serta, 
SMA sederajat dan beberapa kursus 
bahasa Jepang di Jatim. Wakil 
Konjen Jepang di Surabaya Ishii 
Yutaka menyatakan, tujuan 
penyelenggaraan Kanji Cup 
terutama adalah meningkatkan 
motivasi para pembelajar bahasa 
Jepang di Indonesia. 


YON 


Tali 


kanji yang dipelajari dalam 
pendidikan wajib Jepang ada 
sebanyak 2.136 huruf. Namun, 
orang Jepang meng- 
gunakan jauh lebih 
banyak kanji. ”Ba- 
hasa Jepang yang 
menggunakan tiga jenis 
huruf, yakni hiragana, 
katakana, dan kanji, sangat 
sulit bagi orang-orang Indonesia. 
Semoga lomba ini bisa mem- 
perdalam sekaligus mem- 
bangkitkan semangat serta rasa 
senang dalam mempelajari 
kanji,” paparnya. 

Para peserta berasal dari 
berbagai universitas di seluruh 
Indonesia. Mulai Jakarta sampai 
Bali. Melalui persaingan yang 
cukup ketat, pada level dasar, 
Rayana Ustadi Al Ghofaro dari 
Universitas Negeri Semarang 
keluar sebagai juara pertama. 

Sementara itu, juara kedua level 
dasar diraih Diana Mustika dari 
Universitas Airlangga. Juara 
pertama level menengah diraih 
tim Universitas Brawijaya atas 
nama Ahmad Yuda Perdana dan 
Felicitia Aulia Rahma. Juara kedua 
juga diraih tim dari universitas 
yang sama, yakni Fadli Maulana 
Barogah Akbar dan Muhammad 
Auliaurrachman. (hay/c12/tia) 


Bahasa Jepang yang menggunakan 
tiga jenis huruf, yakni hiragana, 
katakana, dan kanji, sangat sulit bagi 


ISHII YUTAKA 


orang-orang Indonesia. Semoga lomba 
ini bisa memperdalam sekaligus 
membangkitkan semangat serta rasa 
senang dalam mempelajari kanji? 


Wakil konsul jenderal Jepang di Surabaya 


NAM HEONG 


Ama TGINGER. 


petarunggroup.id 


Maspion Bazaar Gerai UMKM AN NM AI mandir 
BAN K MAS P I ON - Nikmati benefit hingga 5.50x p.a (terdiri dari bunga & reward). Ke ikiran LB 3 ne 1 (Te 


Nasabah yang direferensikan berkesempatan menjadi Sub 
Distributor Maspion Group dan mendapatkan discount 15x #« cash 
ba BA In : discount 5x untuk setiap pembelian produk Maspion Group 
1 4 - (pembayaran melalui Tabungan DASYATT). 

N ) Dapatkan discount tambahan 2x apabila penjualan min. Rp 

80it/3bulan atau 2.5x apabila penjualan min. Rp 125jt/3bulan. 

Benefit-benefit yang akan didapatkan oleh nasabah UMKM yang 

tergabung dalam Maspion Bazaar: 

a. Apabila omzet semakin besar, nasabah UMKM yang 
tergabung dalam Maspion Bazaar dapat menjadi Distributor 
Maspion Group. 

b. Dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan rutin (PDAM, 
PLN, Tiket Kereta, Telkom, Pulsa HP, did melalui MEB (Maspion 
Electronic Banking). 

c. Nasabah yang mereferensikan Penabung / Deposan untuk 
membuka rekening atau deposito di Bank Maspion akan 


Jaa He Tepkrindo @ 


nude 


Tabungan diberikan reward sebesar 5x setiap bulan dari nominal bunga. 
da. N be h it d 
D A S Y. A TT Feng rkesempatan memperoleh kredit dengan bunga ST Oo CK TE RB AT AS! 
Kunjungi lokasi-lokasi di: 


Tabungan Dagang Saya & Teman - Teman - Transaksi SOK 
- Berlaku di semua outlet Kepikiran Mie 
(Dine In, Takeaway, dan Delivery Order by Whatsapp) 


- Hunungi Whatsapp 0812-2692-6517 


Ruko Gateway Blok 17 Pepelegi, 
Sidoarjo. Tlp. 031-855 4108 


Maspion Sguare, Lt Dasar Blok GB O. 
JA. Yani 73, Surabaya. Telp. 212477 575 


Maspion Plaza, Jl Gunung Sahari Raya 
Kav. 18, Jakarta Utara: Telp. 021-6470 1000 


Menciptakan Sejuta UMKM 


8 LI l ka 
Be aa 
SS... NY AA Nana “1 
KA —m 
DEPOSITO DASYATT f Y, N mandiri a72 
— 

Rp 20 Jutas/d «Rp10 Miliar | 5.50Y p.a. / 
Rp 10 Miliar ke atas 5.75Yo p.a. T 


“Minimal Order 80K 


PT Bank Maspion Indonesia, Tbk terdaftar dan 
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan 
merupakan peserta penjaminan LPS 


PENJAMIN 
SIMPANAN 


n OTORITAS 
ASA 
KEUANGAN 


